i Panduan Pengguna tentang Maklumat 
Pengaturan, Keselamatan, dan Lingkungan 





RINGKASAN 


Panduan ini berisi informasi pengaturan, keselamatan, dan lingkungan yang sesuai dengan regulasi di AS, Kanada, dan 
internasional untuk komputer notebook, tablet, desktop, thin client, workstation pribadi, perangkat all-in-one, 
terminal point-of-sale. 


© Copyright 2018-2020 HP Development 
Company, L.P. 


Bluetooth adalah merek dagang dari 
pemiliknya dan digunakan oleh HP Company 
berdasarkan lisensi. ENERGY STAR dan tanda 
ENERGY STAR adalah merek dagang terdaftar 
di Amerika Serikat. Java adalah merek dagang 
terdaftar dari Oracle dan/atau afiliasinya. WiGig 
adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi 
Alliance. 


Informasi yang terdapat dalam dokumen ini 
dapat diubah tanpa pemberitahuan. Satu- 
satunya jaminan untuk produk dan layanan HP 
dijelaskan dalam pernyataan jaminan tertulis 
yang disertakan bersama produk dan layanan 
tersebut. Tidak ada ketentuan dalam dokumen 
ini yang ditafsirkan sebagai pernyataan 
jaminan tambahan. HP tidak bertanggung 
jawab atas kesalahan teknis atau editorial atau 
pun ketidaktercantuman yang terdapat dalam 
dokumen ini. 


Edisi Ketujuh: September 2020 
Edisi Pertama: Maret 2018 


Nomor Komponen Dokumen: L25269-BW7 


Tentang panduan ini 


Panduan ini berisi informasi pengaturan, keselamatan, dan lingkungan yang sesuai dengan regulasi di AS, 
Kanada, dan internasional untuk komputer notebook, tablet, desktop, thin client, workstation pribadi, 
perangkat all-in-one, terminal point-of-sale. 


Untuk mengakses panduan pengguna terbaru, kunjungi http://www.hp.com/support, lalu ikuti petunjuk 
untuk mencari produk Anda. Kemudian pilih User Guides (Panduan Pengguna). 








A PERINGATAN! Menunjukkan situasi berbahaya yang, jika tidak dicegah, dapat mengakibatkan cedera serius 
atau kematian. 


A PERHATIAN: Menunjukkan situasi berbahaya yang, jika tidak dicegah, dapat mengakibatkan cedera ringan 
atau sedang. 


4a) 


(7 PENTING: Menunjukkan informasi yang dianggap penting, tetapi tidak terkait bahaya (misalnya, pesan yang 
terkait dengan kerusakan properti). Memberi tahu pengguna bahwa jika prosedur tidak diikuti seperti yang 
dijelaskan dapat menyebabkan hilangnya data atau kerusakan pada perangkat keras maupun perangkat 
lunak. Juga berisi informasi penting untuk menjelaskan konsep atau menyelesaikan tugas. 


Ee CATATAN:  Berisi informasi tambahan untuk menekankan atau melengkapi hal penting pada teks utama. 


4 TIPS: Memberikan petunjuk berguna untuk menyelesaikan tugas. 


iv Tentang panduan ini 























VT Maklunbiat Peng atunait isecicsssicecscccccsccstessinsessscesctscsausdeassseseevenses decd ccdévautsdeeveeticadassvauassatsesceteaes sssacssecesesseseeusuns 1 
Mengakses label pengatura ..............s:cssccsscsssssscsssssscessesssessessecssecsecoseseessseseesaecsseessssaeesscseecssessecesenseceeseesaesseesaess 1 
Maklumat Komisi Komunikasi Federal .................ccscesccsscscesceseceeeececeseeecesccseescesceseeaceacesceaceeceeceaesanenceecacseeeeceeteeeeees 1 

MOGUFIKASI isis sacas Seca vocadeccsees sasccsceascteadec asad oveed Sechscesd odvadesvateledeecabageandugecescdveseceucsdes vd cetetasecvncselucdvadvensnsideye 2 
KAD GL ies cesececeacsicesa-ceascesecececessasue azeseetsccesecyiszacacect suas ous cvatesttavssscs2t tovavenvdyicecesceecsecvacve Suatsueaeeusqemaavieviveceses 2 
Produk dengan perangkat LAN nirkabel atau Modul Pita Lebar Seluler HP .................sscsscsssesseesseesees 2 
Maklumat pengaturan BelaruSia ...............::cssccscssessecssessecsessscsscescesseseecsseseceseseecesessecsessaesaeesaesaeesateesessesseeseeeneses 3 
MAKIUIMGE Brazil ccscsezeveveteecsctalcesutcvensscevnedesctsccssecestece cuacectsccusnsedhcscuusoeve soasuns ve caste tucesoedestececvus casecesecotensavesesdetetiseieass 3 
MaKLUIMat Kamada zsscsciss canis cccsscavess ces ccesdacicnsasses tet cancseuesdeagevasdcsensetedeledescdihceuecceteedesdedendelecesveesevascevalesteheieensensdsokexts 3 
Pemberitahuan peraturan Uni Eropa dan INGGfis ..............::csscsscsscsssesscessesscessececessessecseeceeseeseeeseeseeeseeeseeesseseeessees 3 
Deklarasi Kepatuhann ..............cccccescessssssessesssessesssessesesseesaseseesasesseesesessesesessessecsseseeseseseeseeeseesesseessessees 3 
Produk-produk dengan fungsi radio (EMF) .............:cscsssssssessssssescscsssscecsesesecsssesesesesseeceees 4 
Pembatasan untuk produk-produk dengan fungsionalitas radio (hanya produk 
PQQ CN NGUN) 5 seseres ce scaceces desea venscseucesasesatcees css stisees cxesn seria wracusovceeeacsenses ceece tt dered te oeanncttoneata te 4 
Pita frekuensi radio dan tingkat daya maksimum (hanya produk dan negara 
CQNCQNEL) ssc dese desenteens deeds GeasseateilearatandideNates aaa natalie nas dee Bayne nueeeieeneean 4 
Maklumat Crgonomika ..............:ccsscescessecssesceccesseceessecaecssesaeesacesssessesecessesecseesnesasessesseeaaes 5 
Deklarasi jaringan telepon Eropa (MOde@m/FaksS) ..........:sssccssssssesesessssssessscsesseecesseseeeesees 5 
Maklumat Australia dan Selandia Baru .............:..cssssceeseeceeceeeeceececeeeeeececseescesecseescesceseeaeeecesceaceetenceacaeseseeceaneeeeees 5 
Maklumat WWAN TiOngKOk .............:ccscsssecsesssessesssessecseessessscssessessesssessesesensecsecasecaesseesaesaeesaeeaeeeaeeassesseenseseesssenseses 6 
Pemberitahuan peralatan radio TiONGKOK ..............cscssesseessessecssessecsscssecsscsseesscessesscessecsseseeseesaseceessesseesseeseesesesaess 6 
Makliimat JOD ai G scseies sctcscdesscecsdescessscacescezcacs daceedeaassduacstesdeaasviccscesacceuacdesedasaadideestaas Susacsesidacsdddesdecss dacadaseateciasvesstiats 6 
Tanda sertifikasi Nirkabel LAN, Nirkabel WAN, dan Bluetooth® ........... eee eeeececeeceeceeceeeeeceeeeeeeeeeees 6 
MaKlUmat MOKSIKO :. esse. 55 sents rans exces eee seul avbeattstannn na stede Sleadevenecvaidetcue eeestivhie'sancesieeceaSdenscsevdsudhsevasedieslueebilecssenandess 6 
Maklumat nirkabel Singapura ...............:cssccsscsssssscescesscessessesssecsesssessesseeseesaessaesaeesssesssseesssessesssessecsecseessessaesaeesaesaess 7 
Maklumat Korea Slate asiescesecscesedevcacescascnaucisssasaccdae sivatcetendvavedevdaveevesevaucesseeoesadestacauce vesdeseientdassevuastaesagacaiaetanatensiee 7 
Maklumat nirkabel Thailand «0.0.0.0... ceceesescesseeseecesceeeeeeccsceseescesececescescescesceeceacsaeeeceacsaesaesecuesasscesesaeeeeeeseseeaeenees 7 
MaKluimat NCC TaiWat cescssesecacccsescsscvccsaveaciece dev sedacsuctscseascseaesecsqceatecaveceatseseacedeaes steectececcees tas ocasteaassatencecededsacsaeieentadte 8 
Be eh asst cece dca neces ceca ova teeeecctneflavecstceacaceeeecetat ccay cst Sacee avi aeteavscstcsastesedecar ecaeiiatitagmcanee ts 8 
Perangkat LAN nirkabel 802.112 ..............::ccsccessecsssecssecsscecssceceesstcesseeessecssseeeeceseecsesecseesseseseeecseessnens 8 
Perangkat LAN nirkabel 802.11/perangkat Bluetooth/perangkat Jarak pendek ................:.sccscecesees 8 
Informasi perjalaman UdarA ...............ssssccssessecsscssecsscsssessseseeescessesssessecseceseseecssesaesseesaecsecsaecaeseaesaeseseeessensessseseeceesaes 8 
Maklumat tentang baterai yang dapat diganti SENAIFi ................ et eessecsececsessecesseceseecsssecseecsseececesseesseseseeeeseecsees 8 
Maklumat baterai tersegel di Pabrik ...............ccesscessesesssessecssesseceeseesecssecssesseesseeseesssesseceseseecsesseecaessaesaeessesnesees 9 
Ke Patllnan laSOM :czssscecce cai cesses ascscdeescsaafnevcectesasiaaaesesach ateseeeeas aauvedesdeievenissocdéeesaadecaaeadesvayeossenedusedessoesacndageiens@uauianceetes 9 
Pengesahan perangkat teleKOMUNIKASI ...............c.sccssesssessecssessecseseesoeessesoecscesacesseesscsssesseessessesseessecaseseecesssesaeeaees 9 
Maklumat MOM ...........:.sceccsccssseceesceceeseecesceeseesencsceeeencuacuseeeesecueeseesceseeacescescaceaeeesesesaceesncuacsaeeessaeaeeceeeeeseaeeees 10 


vi 


Pernyataan MOdeMn AS “x eiscisvscesacceses scenncssecsiadecivnsssevsaetenens Sesbeieuveovedecdees Svsdesvevsu0h sandens eatsebasuces eeteseeds 10 


Pernyataan Modem Kanada .............ccsccscessscsssssecsecssecsecssesecssesscescesecesceseeessesueceseaeeeseeaeecaessaesesseesaess 11 
Pernyataan Jepang terkait MOM ...............sssccsscssscsscesscessessssssessessseneecsseseeceesseeseesseeseeeseesenesseeaseas 11 
Pernyataan modem Selandia Baru ..............s:cssesscsscesscessessesssessecsseseeceseseecaessaesaecsaeseeseseeeessessseseeess 11 

DUKUNGAN SUAMA .............ssccscecscecsscesscessecessecestecsscecseecsscecsecesssesesessecestecseecseecsseecseeeeneesaes 12 

Maklumat Macrovision Corporation ..............:cssssccsscesscsscessesssessecssessecssessecoesseesseesacsaeesaeeseeesseseseseectesseeseesseeeeenees 12 
2 Man luiiat RESEL anima ois fii ic cees cedeck tots a cada sh su shaatasiisaundasgonsieeanshboosiseees taba a asesateies aescasanpna seinen OA Gant 13 
Informasi keselamatan Penting ...............scsccesseescessesscessessecssecseceeseesseeseecasessecaeceaeessceseesesessecssessecsesaseceeseesaeeaees 13 
Maklumat tentang peringatan keselamatan terkait Pana .............:csccsscsscsscsssesscessessceseesscesseseecssessesseesaesseesaees 14 
Maklumat potensi KOndisi KEAMAMNAN ................cccccsscessessesssecsessessecseseesseeseessessesseeseesscensessessecsesesecaessaeseesseesaess 14 
KONCIST PEIMASANGAN  ei-css5s.envsessnesievde cevsyeck voce vssveés savasd ue uacssneeucedeese sauctee desdeave$essvateses ewaeeses vadevieewsencede Suoeeateacntentese 14 
IMPOFIMASE AKUSEIK. si cccecsiecsec secs cGeesecsasik ceeds cache iaccdedadecsasscvcedeavacedve¥essctedesgstscucndcs edvedacaccsscuadleadvecvous edeacvesuuxeaudeeansuaveeys 15 
INPOriMaSH DAtGV A a sccisnscesscaseecdscctetsceds cS ekets cases data ceenccuds ayes ctvize cet sodetal py coves ta cvebsqasceusteceascastalateevevian eta ees Bveeteean sens 15 
Maklumat tentang Kipas ...............cscssscecsscessecssscesseceseecsssecseessesecsesessecstsesseeeseecsseeeseessneecseseseecsecesseceneecseeeceeenseess 16 
Maklumat level volume headset dan earphone .............csccessssecssssecsecssessecssessscsscsscessesecessesseceeeseesaeeseeeaseseesaeeaees 16 
IRCA AAAS OF acs sic, cares 2c ccccsdecceaecsc teen tctcctececstessececcseusseecnetecueedceseatecec cous sesteces tts tsent cesacteetecetacsieccsteosuaedesepeeate 16 
Persyaratan catu daya dan kabel listrik ...............c:ccsccsscsssesscessesscessesscesseccecseecoesseesaecsaesaecaeesaeesceseeesseseeeseeseeesseass 17 
Persyaratan pengardean catu daya tingkat Ppertama ..............cccccescessesssesesssesseseseseesesseesseeseesssessees 17 

Maklumat BraZil ............ ec eeeeseesesceeceecesseseeeceecescsecenceeceaeaeeececsaeacesasseseceaceseseeeaceeceaeeesenees 17 

DQ RWG isso ciscccd cece va caenasdevscagesncsa vege steundcase octavsdeasduavadvetcatensiesedescastesteczevss sheecseantevicstonsexe 17 

PUAN Gace dacicoesicceccsvabiecactacescesecses incuctcceeidedeaneseaaevei cdetevaraceaaavasacsece savas stancensecouduevavnaeduevedve 17 

NORWO Gel coevecee 4 s5cilces. cczactucet codes veccnedestesSuasies cadaausc Satetaaazeusaceeaes aatecdezecaaes skecesescevecrdueaeeten® 17 

SWE issiteescaccces ad deccstcestscetadvaes cesses tavaveesesct-cnsesecevdesteusssecantesssceessnevdecec cuyatds ceversseseestraasans 17 

Persyaratan Catu Aaya ...........c:ccsscescessesssessesssessecsesseecsessseseesaesaecassssecsesessessseseecssesseceseneecnesaeesaesseesaess 17 

THON QKOK sei cecsdedacessectesuhcsixestvvac ts scedecsszy tesa ckdtsscnyncbel asaaasasedediveadh da: Toe dettaevndsvacd abe eee esy 18 

Untuk penggunaan di NorweGia ..............:cssssscsscssscessessesssessecssesseseseseecaeseesaeeseeseesaeeaeees 18 

PersyaratanSet. Kab@UiStyik ssiscisccsiccdsdecsscdsisdveasceadedvuacvusdosducteaiiredsodacda cuaceuocusueiucdetocderncvedectuastinecasoess 18 

Maklumat Kabel daya .............:cccsccssscessscsssecsssecseesseeecssceseecsseseseecsseecsseeeseessesecsesesseesseseseeeeseecsetecseeennens 18 

Soket DC catu daya HP eksternall ...............:cccsscsesssessecssessecssessecsscesecessesseescessesseeseecsseneesaes 19 

Maklumat kabel daya Jepang .............:csccsssssecssessecsscssecsecsseeecessesssessesscessestecseeceesassaeecsseseesaeesaeeaeesaees 19 
Persyaratan Kabel daya JOpang ............:sssscessecsssecsssesseecsssecseseseeesseceseeesstecsseecseecsesececesseesseceeeeeseeeses 19 

Baia el tOr]@ Dit csc ccscisistsosdevenicsssssscisasei ste caad eva decseuedstuadeecesttansscecoees veannsebesedevsansosbeusscnanesuessesncauesssesacsasssesensaunstacsoede 19 
Perlindungan pada konektor antenna TV ............::csccssessscsssssscsseesscescesecessetecesesseseseseecaseseesseesaesaeceaeeaeeesseassessensees 19 
Pengardean antena televisi ekStermall ..............csscssscessecsssecssceeeecsssecsecssteesseceseeesstecseeeeseecsssecseeeseeess 19 
Perlindungan Terhadap Petr ...............ccsccsssccsssceseecscecseessscessecessecsseecseeceseecsecesseessecesseeestecsseeceeesseeces 19 

Catatan untuk Pemasang Sistem CATV .............scsscsssesscessessesssessecssessecseeseesseesesaeesaeeaeesaeeesessesssenseess 20 

Maklumat perpala mans ciiaiciscciescsscdiciadiasaesdibevecdeataviesaccaciaccviecs de casvevaseestadaaaiecisab sande taststeussassvicesaeaavacesescteatatiecereuaas 20 
Maklumat Keselamatan Tiongkok ..............s:csscssscsssssscsscesscessessesscessecssesseceseseecoessaecaessacsaeeaesaececeaceesseseesseesssenseaes 21 
Maklumat ketinggian TiOngkok ..............ccccessesssssssssecssessecssessecsecssececessesssessessessessseseessecssessessseseeeses 21 

Maklumat peringatan iklim tropis TIONGKOK ..............:sscceccsssesscessesscessesscesseceecssecsesseesaesseeseesseeesseasees 21 


Maklumat pentanahan kabel untuk produk dengan TV tuner di Norwegia dan Swedia. ................:sssessceseeeees 21 













































































































































































































































































Maklumat penglihatan Taiwan ............:csssscscssscsscsssssscsssesscessesscessessecsseceecsseseesseesaesaecsaesaeeeaeeeceeeessessecssensessesaes 22 
Ais Fae de Hees Cd wa tsseatcav desea dade aosave sao che lem aese cas ew desea done nea Ga ae ecloeeaceonn 22 
3B Palen t Peo crcan th ULM AIA 25s face caccvccca cana sacucnacasgnitcaen vadesniscaduvsnasaucuasedecseissiasaeavarsnniensianss tiesexbuiel asaeiuiady 23 
Daur ulang perangkat keras elektronik, bahan pengemas, dan baterai ................:ccsccsssscsssesscssceseceseessesseesseees 23 
Pembuangan perangkat limbah oleh pengguna ...............:scsscscssessscssessscssessscescesecessesseceseceeceseeecaseseeseesaesaeesaees 23 
Pembuangan baterai alkalin BraZil ................csccssssssssesssessecsessecssessecesceseceseessecsseseecesesseceseseeseesseeseesseesreseseneenees 23 
Informasi daur ulang perangkat keraS Brazil ..............:cc:cessesssessecsecssececssesecssesecescesecessessecseeseeceseseeceseaeesaeeseesaees 23 
Informasi daur ulang baterai UNtUK Taiwan ...............:cccscessessecssecsecssessecssessecaeessecssseseesseseecssessecsseaseseesseesaessaesaess 24 
Reqitlasi WEEE. TUnki:c.c3:s5.c2cccscseecasdsscescessecscdssecyd cc det adaeste ct chdaaavsnacdaovese cactuzioea edesneved acd chdes nid tilaansinnceieues cnisetee 24 
Sertifikasi ENERGY STAR® (hanya produk tertentu) ............c:cccsscsssscssescssssesssscssssessssessssesccsesecsessesssecssseesesaeaesaeees 24 
Baia Kirti 6 sscis cic cvecesevs civaiad sceceaveesacsaesnevasd cxvewtavaced ts vcvecccs dedeastceduedececteacetesacuetace vaecncd oduasgevedecdveveastasaccvseuendenvevia ce 26 
Bahan Perklorat—dapat berlaku penanganan KHUSUS ...............sccsscsssesscsssesscessesssessesseceeeceecessscecsesseeseeseeseeeseees 26 
Maklumat program lingkuUngan TiONGKOk .............:csscssccsscsssesscesseescessesesessecsecseecaesssesaecaaesaeeaseeaeceseeseesssesseesseneesaes 26 
Label energi P@di TIONQKOK wisciscccs Asccssvensciccesacescessesiaivaas saeaseccasduavsedss ciavecoasiucsucesds tuccusessnte vas snuandeva ieeesixsoecsuecerise 26 
ROHS di. TIONQKOK 25. s-.vs2cs5e8eey cdi ss eededeewieedte nes cadvanc ade cabey aca nes sevecey becGuebdan la cadeustas ct bua avath oid cela bevintwaey aves neeencede iveess 30 
EVAR BAG FE A EB ts A SS CTSA RE oases eesee esse eeesneseneesseeeneessneesseesaee 30 
BL, BRP on, SAVER, — PLA eR iP th A Ey A TCR BH 
Pee bah da sae eies einen Gols iat em aaaa aa eiestda aceasta en ented oka 31 
TRYST SY SE a AY a PF 9 A FS EF “SEES (ROHS) oo. estes eesceseeessesssesssessesssesseesseane 33 
Re ee er i ds ee Varese hdchd ees eae edd esd eed ee eeivienes 33 
TS 5k LAY EE, RP, ALAR, CT I De BR Sei in YA FE RR ll 
Dee (ONS) ri cctatna tian taree easter earaeatn aaa aa icant deena 34 
Peer eek Ves nt else eee eenaseca cscs clus esas vase tetas veal eoeas deluded ier deeeesem oediecs 34 
Pembatasan bahan berbahaya (ROHS) di India ...............:.:cccsscsscsesscsesscscsecscnscsensescsesensesessesessesecsesecseseeseeeseaeeneas 35 
Informasi untuk Regulasi Komisi Uni Eropa 1275/2008 ............cccccsccsssscsessesessesessesessesessesessesesseseeseseceeseceeseeseseees 35 
Deklarasi, (1 ECO sccciccscecsassecsctvecs cesdatevsd cweaucece ceca cd acducacvcsaedzvanssdinlvneacetes ea cactucesasectetsaeededcesgeecdececcectesaeusreceveneieaneuaye 36 
Pembatasan bahan berbahaya (ROHS) di Jepang .............:csscccsscscssescssescssessssessssesecsesscsesecsenecseecsessesensesenseaesneaees 36 
Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia de M@XiCO ..............ccscsesessseseessessecseseeseesseessseseseeeseees 36 
Bersertifikat: [CO ccsicccccsesesccad cccedcescdigeasuuea ceva svcd tuaessnveleceteapaveaasvceversncccsescucsed ed seteucs davacgaedeceadearenesceverecwuenndvansaea 36 
TGO Certified EGG Osis. 2 isccesescecextssdseihconesevsed cust chescenndss deen us seuclsascesusv os cade¥evadees ves esesandeasvsdsstasvasseuednsnicbunioesdeasseeweaets 37 
WRONG os sscncccccccecccsscsscscssaccaas ciusstenccadeccdoceadoes cououbsssdsaaaaoesedst sodsteasde caceuedesssbeccueueses aacaasaaaessesssbebssnaacededevessaceooees 39 


vii 


viii 





1 Maklumat pengaturan 


Bab ini berisi maklumat dan informasi kepatuhan khusus nirkabel dan non-nirkabel produk komputer untuk 
negara dan wilayah. Sebagian maklumat ini mungkin tidak berlaku untuk produk Anda. 


Satu atau beberapa perangkat nirkabel terintegrasi mungkin telah terinstal. Di sejumlah lingkungan, 
penggunaan perangkat nirkabel mungkin dibatasi. Larangan tersebut dapat berlaku di dalam pesawat udara, 
rumah sakit, dekat bahan peledak, di lokasi berbahaya, dan sebagainya. Jika Anda ragu tentang kebijakan 
yang berlaku untuk produk ini, minta izin penggunaan perangkat sebelum menyalakannya. 


Mengakses label pengaturan 


Produk-produk tertentu mungkin juga menyediakan label pengaturan elektronik (e-label) yang dapat diakses 
melalui BIOS sistem. 


Label pengaturan, yang memberikan informasi peraturan negara atau wilayah (misalnya, ID FCC), mungkin 
secara fisik terletak di bagian bawah komputer, di dalam rongga baterai (hanya produk tertentu), di bawah 
penutup akses yang dapat dilepas (hanya produk tertentu), di bagian belakang monitor, atau pada perangkat 
nirkabel atau modul modem. 





EA CATATAN: Label elektronik tidak tersedia di semua produk. 


Ee CATATAN: Perangkat yang tidak dijual atau digunakan di Amerika Serikat mungkin tidak mengandung ID 
FCC. 


Untuk melihat label pengaturan elektronik: 
1. Hidupkan atau nyalakan ulang komputer. 
2. Tekan esc atau f10 untuk masuk ke Computer Setup (Konfigurasi Komputer). 


3. Gunakan alat penunjuk atau tombol panah untuk memilih Advanced (Lanjutan), pilih Electronic Labels 
(Label Elektronik), lalu tekan enter. 


4. Untuk melihat label elektronik, gunakan alat penunjuk atau tombol panah untuk memilih salah satu 
item yang terdaftar, lalu tekan OK. 





Ee CATATAN: Daftar item label elektronik yang tersedia bervariasi bergantung pada model komputer dan 
perangkat yang terinstal. 





5. Untuk keluar dari menu Computer Setup (Konfigurasi Komputer) tanpa membuat perubahan apa pun: 
Pilih ikon Exit (Keluar) di sudut kanan bawah layar, lalu ikuti petunjuk di layar. 
—atau- 


Gunakan tombol panah untuk memilih Main (Utama), pilih Ignore Changes and Exit (Abaikan Perubahan 
dan Keluar), lalu tekan enter. 


Maklumat Komisi Komunikasi Federal 


Perangkat ini telah diuji dan dinyatakan memenuhi batas untuk perangkat digital Kelas B, sesuai Peraturan 
FCC Pasal 15. 


Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan sewajarnya terhadap gangguan berbahaya jika 
dipasang di lingkungan tempat tinggal. Perangkat ini mengeluarkan, menggunakan, dan dapat memancarkan 
energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang serta digunakan sesuai dengan petunjuknya, dapat 
menyebabkan gangguan berbahaya pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa gangguan 
tersebut tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. 


Jika peralatan ini mengakibatkan interferensi berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat 
ditentukan dengan mematikan dan menyalakan peralatan, pengguna disarankan untuk mencoba 
memperbaiki interferensi tersebut satu per satu dengan melakukan beberapa tindakan berikut: 


e _Ubah arah atau letak antena penerima. 

e = Tambahkan jarak pemisah antara peralatan dan unit penerima. 

e __Pasang perangkat ke stopkontak atau sirkuit yang berbeda dari yang digunakan pesawat penerima. 
e __ Hubungi dealer atau teknisi radio atau televisi terlatih untuk bantuan. 


Perangkat ini sesuai dengan Peraturan FCC Bagian 15. Pengoperasian harus memenuhi dua ketentuan 
berikut: 


1. Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan 


2. Perangkat ini harus menerima setiap gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang dapat 
menimbulkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. 


Untuk mengajukan pertanyaan tentang produk ini: 
e  Kirim surat ke: 
HP Inc. 
1501 Page Mill Road 
Palo Alto, CA 94304 
e —_ Hubungi HP di 650-857-1501 
—atau- 
e Email techregshelp@hp.com 


Untuk mengidentifikasi produk ini, lihat nomor komponen, nomor seri, atau nomor model yang tertera pada 
produk. 


Modifikasi 


FCC mewajibkan pengguna diberi tahu bahwa segala perubahan atau modifikasi pada perangkat ini yang tidak 
secara tegas disetujui oleh HP dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan perangkat. 


Kabel 


Untuk menjaga kepatuhan terhadap Peraturan dan Ketentuan FCC, sambungan ke perangkat ini harus 
dilakukan dengan menggunakan kabel berpelindung dengan pembungkus konektor RFI/EMI metalik. 


Produk dengan perangkat LAN nirkabel atau Modul Pita Lebar Seluler HP 


Perangkat ini tidak boleh dioperasikan atau diletakkan di dekat antena maupun pemancar lain. 





A PERINGATAN! Paparan terhadap Radiasi Frekuensi Radio Keluaran daya yang dipancarkan dari perangkat 
ini di bawah batas papar frekuensi radio berdasarkan FCC. Namun demikian, perangkat ini harus digunakan 
dengan cara yang sesuai dengan penggunaan umum yang diharapkan. 





2 Bab 1 Maklumat pengaturan 


Maklumat pengaturan Belarusia 


Produk ini mematuhi Peraturan Teknis Radio/Telekomunikasi Nasional Belarusia TR 2018/024/BY. 


TP 


Maklumat Brazil 


Este equipamento nao tem direito a protecdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia 
em sistemas devidamente autorizados. 





iy PENTING: Aalimentacdo de energia é predefinida para 220/230V. Se vocé possuir tomada elétrica de 
110/115V, por favor, altere a chave na parte traseira do seu computador para a tensdo correta. 








Para maiores informacées, consulte o site da ANATEL — www.anatel.gov.br. 


Maklumat Kanada 


Perangkat digital Kelas B ini memenuhi seluruh persyaratan dalam Regulasi CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) di 
Kanada tentang Perangkat yang Dapat Menyebabkan Interferensi. 


Jika perangkat ini didukung Kemampuan WLAN atau Bluetooth artinya telah memenuhi standar RSS bebas 
lisensi untuk Industri di Kanada. Pengoperasian harus memenuhi dua ketentuan berikut: (1) perangkat tidak 
boleh menyebabkan interferensi, (2) perangkat juga harus menerima interferensi apa pun, termasuk 
interferensi yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak diinginkan. 





A PERINGATAN! Paparan terhadap Radiasi Frekuensi Radio: Keluaran daya yang dipancarkan perangkat ini 
di bawah batas paparan frekuensi radio di Industri Kanada. Namun demikian, perangkat ini harus digunakan 
dengan cara yang sesuai dengan penggunaan umum yang diharapkan. 


(Wa PENTING: Bila menggunakan LAN nirkabel IEEE 802.11a, n, atau ac, produk ini terbatas hanya untuk 
digunakan di dalam ruangan karena rentang frekuensi pengoperasiannya adalah 5,15 GHz hingga 5,25 GHz. 
Industri Kanada mewajibkan produk ini digunakan di dalam ruangan pada rentang frekuensi 5,15 hingga 5,25 
GHz untuk mengurangi potensi interferensi berbahaya pada sistem satelit bergerak dengan saluran yang 
sama. Sistem radar berdaya tinggi dialokasikan bagi pengguna utama dengan frekuensi 5,25 GHz hingga 5,35 
GHz dan 5,65 GHz hingga 5,85 GHz. Stasiun radar ini dapat menyebabkan interferensi pada dan/atau merusak 
perangkat ini. 


Antena untuk perangkat ini tidak dapat diganti. Segala upaya pada akses pengguna akan merusak komputer 
Anda. 





Pemberitahuan peraturan Uni Eropa dan Inggris 


Uni Eropa dan Inggris mempunyai rangkaian maklumat peraturannya sendiri. 


Deklarasi Kepatuhan 


Produk yang memiliki tanda CE dan tanda UK telah diciptakan sedemikian rupa sehingga dapat beroperasi di 
setidaknya salah satu Negara Anggota Uni Eropa dan Inggris dan mematuhi salah satu atau lebih Pedoman 
Uni Eropa dan Instrumen Hukum Inggris yang setara berikut sebagaimana yang berlaku: 


Maklumat pengaturan Belarusia 


3 


RED 2014/53/EU; Pedoman Tegangan Rendah 2014/35/EU; Pedoman EMC 2014/30/EU; Pedoman Desain 
Ramah Lingkungan 2009/125/EC; Pedoman RoHS 2011/65/EU. 


Pemenuhan terhadap semua petunjuk tersebut diukur berdasarkan Standar Eropa yang berlaku yang telah 
disesuaikan satu sama lain. 


Deklarasi Kesesuaian Uni Eropa dan Inggris yang lengkap bisa diperoleh melalui situs web berikut: 
http://www.hp.eu/certificates (Pencarian dengan nama model produk atau Nomor Model Pengaturan (RMN), 
yang dapat ditemukan pada label pengaturan.) 





Kontak untuk masalah peraturan: Email techregshelp@hp.com. 


Produk-produk dengan fungsi radio (EMF) 


Gunakan maklumat ini ketika Anda perlu memberikan data EMF untuk pengoperasian radio. 


Produk ini dilengkapi dengan perangkat pemancar dan penerima frekuensi radio. Untuk penggunaan normal 
komputer notebook, jarak pengoperasian 20 cm dari tubuh akan memastikan tingkat paparan frekuensi radio 
sesuai dengan persyaratan UE. Produk-produk yang dirancang untuk dioperasikan dengan jarak yang lebih 
dekat, misalnya komputer tablet telah sesuai dengan persyaratan UE yang berlaku tentang posisi 
pengoperasian biasa. Produk ini dapat dioperasikan tanpa menjaga jarak pemisah kecuali jika ditentukan lain 
dalam petunjuk khusus untuk produk ini. 


Pembatasan untuk produk-produk dengan fungsionalitas radio (hanya produk tertentu) 


Beberapa produk di beberapa negara memiliki batasan fungsi radio. 


LU} LV |MT| NL |NO| 
|PL|PT|RO|RS| SE] 
[si [sk] TR]UK] | 








iy PENTING: LAN nirkabel IEEE 802.11x dengan band frekuensi 5,15—-5,35 GHz terbatas untuk digunakan di 
dalam ruangan saja bagi semua negara yang ditunjukkan dalam matriks. Menggunakan aplikasi WLAN di luar 
ruangan dapat menimbulkan masalah gangguan pada layanan radio yang ada. 





Pita frekuensi radio dan tingkat daya maksimum (hanya produk dan negara tertentu) 


Bab 1 


Tabel menunjukkan pita frekuensi radio dan tingkat daya maksimum untuk beberapa produk dan beberapa 
negara. 


Tabel 1-1 Pita frekuensi radio dan tingkat daya maksimum (hanya produk dan negara tertentu) 

















Teknologi Radio Daya Pancar Maksimum EIRP (mW) 
Bluetooth; 2,4 GHz 100 

NFC; 13,56 MHz 10 

RFID; 865-868 MHz/915-921 MHz 2000/4000 

WLAN Wi-Fi 802.11x; 2,4 GHz 100 

WLAN Wi-Fi 802.11x; 5 GHz 200 











Maklumat pengaturan 


Tabel 1-1 Pita frekuensi radio dan tingkat daya maksimum (hanya produk dan negara tertentu) (Lanjutan) 
































Teknologi Radio Daya Pancar Maksimum EIRP (mW) 
WWAN 5G NR (450 MHz-7125 MHz) 400 
WWAN 5G NR (24250 MHz-52600 MHz) 316.230 
WWAN 4G LTE; 700/800/900/1800/2100/2300/2600/3500 MHz 200 
WWAN 3G UTMS; 900/2100 MHz 250 
WWAN 2G GSM GPRS EDGE; 900 MHz 2000 
WWAN 2G GSM GPRS EDGE; 1800 MHz 1000 
WiGig® 802.11ad; 60 GHz 316 
CATATAN: Gunakan hanya driver perangkat lunak yang didukung HP dan pengaturan negara yang benar untuk memastikan 
kepatuhan. 
Maklumat ergonomika 


Jika komputer portabel digunakan di lingkungan kerja perkantoran untuk tugas-tugas kerja tampilan (di 
mana berlaku Petunjuk Unit Tampilan Visual (Visual Display Unit/VDU) 90/270/EEC, maka komputer tersebut 
memerlukan keyboard eksternal yang sesuai. Tergantung aplikasi dan tugasnya, monitor eksternal yang 
sesuai mungkin juga diperlukan untuk memenuhi kondisi kerja yang sesuai dengan tempat kerja yang 
dipersiapkan. 


Ref: EK1-ITB 2000 (sertifikasi GS yang bersifat sukarela) 


Komputer portabel yang mencantumkan tanda pengesahan "GS" artinya telah memenuhi persyaratan 
ergonomika yang berlaku. Tanpa keyboard eksternal, komputer hanya cocok digunakan untuk tugas VDU 
berdurasi pendek. 


Saat digunakan secara mobile dengan kondisi pencahayaan yang kurang baik (misalnya, cahaya matahari 
langsung), akan ada pantulan yang menyulitkan daya baca. 


Sebuah sistem komputer yang terdiri atas produk-produk bermerek HP dikatakan memenuhi persyaratan 
ergonomika apabila semua produk utama yang bersangkutan memiliki tanda pengesahan "GS", misalnya PC 
Desktop Bisnis, keyboard, mouse, dan monitor PC. 


Deklarasi jaringan telepon Eropa (Modem/Faks) 


Produk ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan dalam Petunjuk yang berlaku dan karenanya 
mencantumkan tanda CE. Namun, karena terdapat perbedaan antar masing-masing PSTN di beberapa 
negara/wilayah, pengesahan ini tidaklah, dengan sendirinya, memberikan jaminan tanpa syarat atas 
keberhasilan pengoperasian di setiap titik terminasi jaringan PSTN. Jika terjadi masalah, Anda harus terlebih 
dahulu menghubungi pemasok perangkat. 


Maklumat Australia dan Selandia Baru 


Perangkat ini dilengkapi dengan unit pemancar dan penerima frekuensi radio. Dalam penggunaan normal, 
jarak pengoperasian 20 cm dari tubuh akan memastikan tingkat paparan frekuensi radio sesuai dengan 
Standar Australia dan Selandia Baru. 


Komputer harus terhubung ke Jaringan Telekomunikasi melalui kabel yang memenuhi persyaratan AS/CA 
S008. 


Maklumat Australia dan Selandia Baru 





A PERINGATAN! Modem tanpa konektor RJ11 terintegrasi yang disertakan bersama komputer tidak boleh 
dipasang pada perangkat lainnya. 





Maklumat WWAN Tiongkok 
PRUE R WATT RUS BERET ROEM, JOE Ee TEAR LER B, 
































lim 





Pemberitahuan peralatan radio Tiongkok 
Fi SME AB SEB EF i AN RD JE 

















Maklumat Jepang 
\V-2 $F EE eer DES 


CORBI, JAAR RTE CT, COREL, ARSE CHATSOC Ee AM ELTWE 
TR. CORERBIVACT LEY av Sealcre LCA ENOL, SMB e lak oOTS 
EBoVET, 


HY) RV BAA Ele HE > CIE LV ERO VS LT FAV, 

VCCI-B 

VCCI32-1 HEHAOBA 

COMBIL, T7AB RECT. COMBIL, FERRE CHATS 





















































Ot 

















te ABe LTWETA, = 





(i 













































































DARD VARPTFUEY 3 VRICIERE LU CH ANGZ LE, SBHSG SHOT I EDS Y 
ae Be 

BY eV BAA SEITE a TIE LW RY ALT PAV), 

VCCI-B 

SGHz fir EEA SE IAEA ICIR IV CWETD, COKE BN CHAT SO LITE 
PIE CRC SIVTWET, 


Tanda sertifikasi Nirkabel LAN, Nirkabel WAN, dan Bluetooth® 
COMBARI, PEAT EEMEW AERA E 7 PLS AE & SUT Te a i RK LET 


This product contains certified radio equipment. 


















































<> 


Some products may use electronic regulatory labels (e-labels). To view the certification mark and numbers on 
an e-label, please refer to the previous “Accessing regulatory labels” section. 


MOM Cll, BTRME TN CFV) DRAM TWEET, C7 OV —7 LRES 
BEAT AICIX, (HUE PA UOTER|) OTHE TR< KA 


Maklumat Meksiko 


Declaracion para México 
































6 Bab 1 Maklumat pengaturan 


La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o 
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada. 


Aviso sobre conexiones inalambricas para México: 


En el caso de PC de escritorio, equipos All-in-One, terminales de punto de venta, thin clients y workstations en 
uso normal e instalados con un dispositivo de transmisiOn y recepcidn de radio, una distancia de separacién 
de 20 cm garantiza que los niveles de exposici6n a radiofrecuencia cumplan con los requisitos de México. 


Maklumat nirkabel Singapura 


Matikan perangkat WWAN ketika Anda berada dalam pesawat terbang. Penggunaan perangkat di dalam 
pesawat terbang melanggar peraturan, dapat membahayakan pengoperasian pesawat, dan mengganggu 
jaringan selular. Tidak mematuhi petunjuk ini dapat mengakibatkan penundaan atau penyanggahan layanan 
selular kepada pelanggar, tindakan hukum, atau keduanya. 


Pengguna diingatkan untuk mematuhi larangan penggunaan perangkat radio di tempat pengisian bahan 
bakar, pabrik kimia, dan di area yang sedang berlangsung operasi peledakan. 


Sebagaimana dengan perangkat transmisi radio bergerak lainnya, pengguna diinformasikan bahwa demi 
kepuasan pengoperasian perangkat dan keselamatan pengguna, sebaiknya jauhkan bagian tubuh pengguna 
dari antena saat perangkat dioperasikan. 


Perangkat ini dirancang untuk memenuhi persyaratan yang berlaku atas paparan gelombang radio sesuai 
petunjuk ilmiah tentang batasan yang berguna untuk jaminan keselamatan semua orang, terlepas usia dan 
kondisi kesehatannya. Petunjuk paparan gelombang radio ini menggunakan unit pengukuran yang disebut 
dengan istilah tingkat penyerapan spesifik (Specific Absorption Rate/SAR). Pengujian SAR dilakukan melalui 
metode standar dengan transmisi panggilan pada tingkat tertinggi daya tersertifikasi, disemua pita frekuensi 
yang digunakan. Informasi data SAR didasarkan pada EN50360 dan EN50361 standar CENELEC, 
menggunakan batasan 2 watt per kilogram, rata-rata di atas 10 gram jaringan tubuh. 


Maklumat Korea Selatan 


FAA GALE 


ald FAM 7} AMSA PsA] VOUS MYA MAM MAT B+ WS PALE AHO] 
443) JO} QL BP). 
& 7} 7O] AL 3] SHE IY, HSE AYA WAAL 1S AL-B-B}O] 412] 9} B APO] olf 2.5em 0] AES] 7} 
1S HAAS. 


Maklumat nirkabel Thailand 


IASON NIANWIANUALAUN IME AaniNaaANAOAIMAMIAIMIUNnAoVEMNUAYD NAN. 
(This telecommunication equipment conforms to the requirements of NBTC.) 


AAW INJANMIANAATSAUM aAAAUUALHAN lWyhaaand MAA; UANNADANUMAAUMWUaNUWTIAMI 
Teas ov InuaNuiaNnamensaNni sien INIaNWANUMnaulaemeannna 


This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety 
Standard for the Use of Radio communication Equipment on Human Health announced by the National 
Telecommunications Commission. 


Maklumat nirkabel Singapura 7 


8 


Maklumat NCC Taiwan 


Maklumat berikut berlaku untuk Taiwan. 


Fea AS as 
RY ERB > HKLM 
Perangkat LAN nirkabel 802.11a 


4 5.25G~5.35G Salis IERIE Z ARER 
Baal ins fA (EHS AEA 


FRESE a EAT FRA BEE 
Perangkat LAN nirkabel 802.11/perangkat Bluetooth/perangkat Jarak pendek 
(R23 eT TE ae EEL 


tk RSet a TS-Z (OAR GFAP OY > ZV] » 
RPE AY AS TE ES + ATE I 
atat CER IRE ° 

SOR (AR ZT SERS RHE GA 
a> RATHER > MEICBIGRA > noe eae 
PES Hy Fee ae 
APA AS > TaD ABUE (ER ZR > (EK 
TB AER RA Ga CSS > BEER Be 
CRY TERE Ra HZ AE 


Informasi perjalanan udara 


Penggunaan perangkat elektronik di dalam pesawat komersil adalah sesuai kebijakan maskapai 
penerbangan. 


Maklumat tentang baterai yang dapat diganti sendiri 


Jika masa pakai baterai telah berakhir, jangan membuang baterai seperti sampah rumah tangga biasa. Untuk 
pembuangan baterai komputer, ikuti peraturan dan undang-undang setempat di wilayah Anda. 


HP menyarankan kepada para pelanggan untuk mendaur ulang perangkat keras elektronik, kartrid cetak asli 
dari HP, dan baterai isi ulang bekas. Untuk informasi lebih lanjut tentang program daur ulang, lihat situs web 
HP di http://www.hp.com/recycle. 





Bab 1 Maklumat pengaturan 


Untuk informasi tentang cara melepas baterai yang dapat diganti sendiri, lihat panduan pengguna yang 
tercakup dengan produk. 


Maklumat baterai tersegel di pabrik 


Baterai di dalam produk ini tidak dapat dengan mudah diganti sendiri oleh pengguna. Melepas atau 
mengganti baterai dapat memengaruhi pertanggungan jaminan. Jika baterai sudah tidak dapat diisi lagi, 
hubungi bagian dukungan. 


Jika masa pakai baterai telah berakhir, jangan membuang baterai seperti sampah rumah tangga biasa. Untuk 
pembuangan baterai komputer, ikuti peraturan perundang-undangan setempat di wilayah Anda. 


Kepatuhan laser 


Gunakan maklumat ini untuk memperingatkan kemungkinan paparan radiasi dari penggunaan laser yang 
salah. 





Z\ PERINGATAN! Menggunakan kontrol atau pengaturan atau menjalankan prosedur selain dari yang 
disebutkan dalam panduan instalasi produk laser dapat menimbulkan paparan radiasi yang berbahaya. Untuk 
mengurangi risiko paparan radiasi berbahaya: 


e _ Jangan coba-coba membuka enklosur modul. Tidak ada komponen bagian dalam yang dapat diperbaiki 
pengguna. 


e Jangan mengoperasikan kontrol, membuat penyesuaian, maupun melakukan prosedur pada perangkat 
laser selain dari yang telah dijelaskan dalam panduan instalasi produk ini. 


e _ Serahkan perbaikan unit hanya kepada penyedia servis resmi. 





Produk ini mungkin dilengkapi dengan perangkat penyimpanan optik (misalnya, kandar CD atau DVD) dan/ 
atau unit penerima optik serat. Setiap perangkat yang mengandung laser ini diklasifikasi sebagai Produk 
Laser Kelas 1 sesuai dengan petunjuk IEC/EN 60825-1 dan memenuhi persyaratan keamanan standar. 


Setiap produk laser memenuhi regulasi 21 CFR 1040.10 dan 1040.11 FDA AS atau regulasi-regulasi itu, 
kecuali untuk penyimpangan yang sesuai dengan Maklumat Laser No. 50 tanggal 24 Juni 2007 atau 
Maklumat Laser No. 56, tertanggal 8 Mei 2019. 


CLASS 1 LASER PRODUCT 





Pengesahan perangkat telekomunikasi 


Perangkat telekomunikasi di komputer disahkan untuk koneksi ke jaringan telepon di negara atau wilayah 
yang tanda pengesahannya tertera pada label produk di bagian bawah komputer atau pada modem. 


Lihat panduan pengguna yang tercakup dengan produk untuk memastikan bahwa produk telah dikonfigurasi 
untuk negara atau wilayah di mana produk tersebut digunakan. Memilih negara atau wilayah selain dari 
lokasi yang sebenarnya dapat menyebabkan modem harus dikonfigurasi dengan cara yang melanggar 
regulasi/undang-undang telekomunikasi di negara/wilayah yang bersangkutan. Selain itu, modem tersebut 
mungkin tidak akan berfungsi dengan benar jika pemilihan negara/wilayahnya tidak sesuai. Jika saat memilih 
negara atau wilayah muncul pesan yang berisi bahwa negara atau wilayah tersebut tidak didukung, ini artinya 


Maklumat baterai tersegel di pabrik 9 


modem tersebut belum diakui penggunaannya di negara/wilayah itu, sehingga modem tidak boleh 
digunakan. 


Maklumat modem 


Kanada, Jepang, Selandia Baru, dan AS memiliki set maklumat modem sendiri. 


Pernyataan modem AS 


10 


Perangkat ini mematuhi Peraturan FCC Pasal 68 dan persyaratan yang diadopsi oleh ACTA. Di bagian dasar 
komputer atau pada modem terdapat label yang isinya antara lain informasi pengenal produk dalam format 
AS:AAAEQH#TXXXxX. Berikan informasi ini kepada perusahaan telepon jika Anda dimintanya. 


Sertifikasi USOC yang berlaku untuk soket = RJ11C. Steker dan soket yang digunakan untuk 
menghubungkan perangkat ini ke perkawatan hubungan elektrik gedung dan jaringan telepon harus sesuai 
dengan Peraturan FCC Pasal 68 yang berlaku dan persyaratan yang diadopsi oleh ACTA. Kabel telepon dan 
steker modular yang sesuai sudah tercakup bersama produk ini. Perangkat ini dirancang untuk dihubungkan 
ke soket modular yang sesuai dan kompatibel. Lihat petunjuk instalasi untuk penjelasan detail. 


REN digunakan untuk menentukan jumlah perangkat yang dapat dihubungkan ke saluran telepon. REN yang 
kelebihan di saluran telepon bisa menyebabkan perangkat tidak berdering kala merespons panggilan masuk. 
Di hampir semua lokasi, jumlah REN tidak boleh melebihi angka (5,0). Untuk mematikan jumlah perangkat 
yang dapat dihubungkan ke sebuah saluran, sebagaimana ditentukan dengan total REN, hubungi perusahaan 
telepon setempat. Untuk produk-produk yang disahkan setelah 23 Juli 2001, maka REN untuk produk ini 
adalah bagian dari pengenal produk yang memiliki format AS:AAAEQH#TXXXx. Digit yang diwakili ## 
merupakan REN tanpa titik desimal (misalnya, 03 adalah REN dari 0,3). Untuk produk-produk terdahulu, REN 
ditunjukkan terpisah pada label. 


Jika perangkat HP ini menyebabkan bahaya pada jaringan telepon, perusahaan telepon harus memberi tahu 
Anda sebelumnya tentang perlunya pemutusan layanan untuk sementara. Namun jika pemberitahuan di awal 
tersebut tidak dilakukan, perusahan telepon akan memberi tahu Anda segera mungkin. Anda juga akan diberi 
tahu mengenai hak Anda untuk mengajukan keluhan kepada FCC jika Anda yakin hal itu perlu. 


Perusahaan telepon dapat membuat perubahan pada fasilitas, perangkat, pengoperasian, atau prosedurnya 
yang dapat berdampak pada fungsi perangkat. Jika hal ini terjadi, perusahaan telepon akan memberi tahu 
Anda di awal kalau-kalau Anda perlu membuat perubahan agar layanan telepon tidak terganggu. 


Jika perangkat ini bermasalah, hubungi dukungan teknis. Jika perangkat ini menyebabkan bahaya pada 
jaringan telepon, perusahaan telepon mungkin meminta Anda untuk memutuskan sambungan perangkat 
hingga masalahnya teratasi. Anda hanya boleh melakukan perbaikan pada perangkat seperti yang dibahas 
secara khusus di bagian “Pemecahan Masalah” dalam panduan pengguna (jika tersedia). 


Sambungan ke layanan konferensi bergantung pada tarif negara/wilayah setempat. Untuk informasi 
mengenai ini, hubungi komisi sarana publik negara/wilayah, komisi layanan publik, atau komisi korporasi. 


Jika rumah Anda memiliki perangkat alarm yang terhubung khusus secara elektrik ke saluran telepon, 
pastikan instalasi perangkat HP ini tidak akan mematikan perangkat alarm tersebut. Jika Anda memiliki 
pertanyaan tentang penyebab matinya perangkat alarm, konsultasikan kepada perusahaan telepon atau 
instalatur ahli. 


Undang-undang Perlindungan Konsumen Telepon 1991 menyatakan tindakan ilegal bagi siapa pun yang 
menggunakan komputer atau perangkat elektronik lain, termasuk mesin faks, untuk mengirim pesan apa 
saja kecuali pesan tersebut mencantumkan secara jelas pada margin atas atau margin bawah setiap halaman 
yang dikirim, atau pada halaman pertama dokumen yang akan dikirim, yaitu tanggal dan waktu pesan 
dikirimkan, identitas bisnis, entitas lain, atau individu lain yang mengirim pesan, serta nomor telepon mesin 
pengirim atau nomor telepon bisnis, entitas lain, atau individu. (Nomor telepon yang diberikan tidak boleh 
nomor 900 atau nomor lain yang bebannya melebihi transmisi lokal atau transmisi jarak jauh). 


Bab 1 Maklumat pengaturan 


Untuk memprogram informasi ini ke dalam mesin faks, Anda harus menyelesaikan setiap langkah yang 
diuraikan dalam petunjuk perangkat lunak faksimile. 


Pernyataan modem Kanada 
Perangkat ini memenuhi spesifikasi teknis yang berlaku di Industri Kanada. 


Angka Setara Dering (Ringer Equivalence Number/REN) adalah indikasi jumlah maksimum perangkat dapat 
dihubungkan ke antarmuka telepon. Terminasi pada sebuah antarmuka bisa terdiri dari kombinasi apa pun 
dari perangkat, dan hanya tunduk pada persyaratan bahwa jumlah REN dari semua perangkat tidak melebihi 
5. REN untuk perangkat terminal ini adalah 1,0. 


Pernyataan Jepang terkait modem 


Jika komputer tidak mencantumkan tanda sertifikasi Jepang di bagian bawah komputer, lihat tanda sertifikasi 
yang sesuai di bawah. 


Berikut adalah tanda sertifikasi Jepang untuk Modem Data/Faks V.92 56K: 


eum «2 405-0413001 


ef [i] 


Jika komputer tidak mencantumkan tanda sertifikasi Jepang di bagian bawah komputer, lihat tanda sertifikasi 
yang sesuai di bawah. 


Berikut adalah tanda sertifikasi Jepang untuk modem LSI Corporation PCI-SV92EX Soft: 


AQ7O 107003 


ef [i] 


Pernyataan modem Selandia Baru 


Dukungan Telepermit untuk setiap item perangkat terminal semata-mata menunjukkan, bahwa Telecom 
mengakui item tersebut sudah sesuai dengan ketentuan minimum untuk koneksi ke jaringannya. 


Hal ini menunjukkan tidak adanya pengesahan produk oleh Telecom maupun pemberian semacam jaminan 
apa pun. Terutama, tidak ada jaminan bahwa setiap item akan berfungsi dengan benar dalam semua aspek 
yang terkait dengan item lain pada perangkat dengan Telepermit yang berasal dari produk atau model 
berbeda, demikian halnya tidak berarti bahwa setiap produk kompatibel dengan semua layanan 

jaringan Telecom. 


Perangkat ini tidak memiliki kemampuan, di semua kondisi pengoperasian, untuk beroperasi dengan benar 
pada kecepatan yang lebih tinggi dari tingkat kecepatan standarnya. Telecom tidak akan bertanggung jawab 
atas setiap masalah yang timbul dalam kondisi tersebut. 


Jika perangkat ini dilengkapi dengan panggilan pulsa, perlu diingat bahwa tidak ada jaminan bahwa saluran 
Telecom akan selalu mendukung panggilan pulsa tersebut. 


Penggunaan panggilan pulsa pada saat perangkat ini dihubungkan ke saluran yang sama seperti perangkat 
lainnya dapat menimbulkan 'tinkle bell’ atau gangguan suara, juga dapat menyebabkan kesalahan jawab. Jika 
masalah tersebut terjadi, pengguna tidak boleh menghubungi Layanan Gangguan Telecom. 


Maklumat modem _11 


Sejumlah parameter yang diperlukan untuk kepatuhan terhadap persyaratan Telepermit Telecom bergantung 
pada perangkat (PC) yang terhubung dengan perangkat ini. Perangkat yang terhubung harus diatur agar 
beroperasi dalam batasan berikut agar memenuhi kepatuhan terhadap Spesifikasi Telecom: 


e _Upaya panggilan ke nomor yang sama tidak boleh lebih dari 10 kali dalam waktu 30 menit untuk setiap 
satu percobaan panggilan manual. 


e  Perangkat harus dalam kondisi siaga menjawab panggilan (on-hook) selama satu periode yang tidak 
kurang dari 30 detik antara akhir satu upaya dan awal upaya panggilan berikutnya. 


e —_ Jika panggilan otomatis dilakukan ke nomor yang berbeda, perangkat harus dalam kondisi siaga 
menjawab panggilan untuk satu periode kurang dari 5 detik antara akhir upaya dan awal upaya 
panggilan berikutnya. 


e _ Perangkat harus diatur untuk memastikan bahwa panggilan dijawab di antara 3 dan 30 detik 
penerimaan dering (Maka set di antara 2 dan 10). 


Dukungan suara 


Siapa pun yang menggunakan perangkat ini untuk merekam percakapan telepon harus memenuhi hukum 
Selandia Baru. 


Ini berarti, setidaknya satu pihak yang terlibat dalam percakapan menyadari bahwa percakapannya sedang 
direkam. Selain itu, prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Privasi 1993 harus dipatuhi 
sehubungan dengan ciri-ciri informasi pribadi yang dihimpun, tujuan penghimpunan informasi, cara informasi 
digunakan, dan apa Saja yang dipaparkan kepada pihak lain. 


Perangkat ini tidak boleh diatur untuk membuat panggilan otomatis ke Layanan Darurat Telecom ‘111'. 


Maklumat Macrovision Corporation 


12 


Produk ini menggabungkan teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi melalui klaim metode hak paten 
AS tertentu dan hak kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki oleh Macrovision Corporation dan para pemilik 
hak lainnya. 


Penggunaan teknologi perlindungan hak cipta ini harus diakui oleh Macrovision Corporation dan hanya 
ditujukan untuk penggunaan di lingkungan perumahan serta tampilan terbatas lainnya, kecuali diizinkan lain 
oleh Macrovision Corporation. Dilarang melakukan upaya rekayasa terbalik atau pembongkaran. 


Bab 1 Maklumat pengaturan 





2 Maklumat keselamatan 


Dokumentasi produk Anda mungkin memerlukan satu atau beberapa maklumat keselamatan ini. 


Informasi keselamatan penting 


Maklumat ini dapat berlaku untuk berbagai produk. 





A PERINGATAN! Untuk mengurangi risiko cedera serius, bacalah Panduan Keselamatan & Kenyamanan. 
Panduan ini menjelaskan tentang penyiapan tempat kerja, posisi tubuh, kesehatan dan kebiasaan kerja yang 
baik untuk pengguna komputer. Panduan ini juga memberikan informasi penting tentang keamanan 
kelistrikan dan mekanik. Panduan ini terdapat di web melalui http://www.hp.com/ergo dan pada CD 
Dokumentasi yang disertakan bersama produk. 





Komputer ini mungkin berat; pastikan untuk menggunakan prosedur pengangkatan yang benar dan 
ergonomis ketika memindahkannya. 


Pasang komputer di dekat stopkontak AC. Kabel daya AC merupakan perangkat utama pemutus sambungan 
arus listrik bolak-balik (AC) komputer dan harus mudah dijangkau setiap saat. Jika kabel daya yang diberikan 
bersama komputer Anda memiliki steker yang diarde, selalu gunakan kabel daya dengan stopkontak AC yang 
diarde dengan benar untuk menghindari risiko sengatan listrik. 


Untuk mengurangi kemungkinan sengatan listrik dari jaringan telepon, colokkan komputer Anda ke 
stopkontak AC sebelum menyambungkannya ke saluran telepon. Dan, putuskan sambungan saluran telepon 
sebelum mencabut komputer Anda dari stopkontak AC. 


Selalu putuskan sambungan kabel modem dari sistem telepon sebelum memasang atau melepaskan 
penutup komputer Anda. 


Jangan operasikan komputer saat penutup sedang dilepas. 


Demi keselamatan Anda, selalu lepaskan komputer dari sumber listriknya dan dari sistem telekomunikasi 
(seperti saluran telepon), jaringan, atau modem sebelum melakukan prosedur servis apa pun. Jika Anda tidak 
melakukannya maka dapat berakibat cedera badan atau perlengkapan rusak. Tingkat tegangan berbahaya 
ada di dalam catu daya dan modem produk ini. 


Sebagai tindakan pencegahan demi keselamatan, jika beban daya sistem melebihi kapasitas konfigurasi 
tertentu, sistem mungkin akan menonaktifkan beberapa port USB untuk sementara. 


Informasi keselamatan penting 13 


A PERINGATAN! Untuk mengurangi risiko terbakar, sengatan listrik, dan cedera terhadap siapa pun saat 
menggunakan perangkat ini, pastikan selalu mematuhi tindakan pencegahan keselamatan dasar, termasuk 
tindakan berikut: 


e Jangan menggunakan produk ini di dekat air—misalnya, di dekat bak mandi, mangkuk cuci, singki 
dapur, atau tub binatu, di ruang bawah tanah yang basah, atau di dekat kolam renang. 


e Jangan menggunakan produk saat badai listrik. Ada risiko sengatan listrik jarak jauh akibat petir. 
e Jangan menggunakan produk ini untuk melaporkan kebocoran gas yang terjadi di area sekitar produk. 


e _ Selalu cabut kabel modem sebelum membuka casing perangkat atau menyentuh kabel modem, soket, 
atau komponen internal yang tidak berinsulasi. 


e _Jika produk ini tidak dilengkapi dengan kabel saluran telepon, Anda hanya boleh menggunakan kabel 
No. 26 AWG atau kabel saluran telepon yang lebih besar. 


e Jangan menghubungkan kabel modem atau kabel telepon ke soket RJ-45 (jaringan). 


SIMPAN PETUNJUK INI. 


iy PENTING: Jika komputer Anda dilengkapi dengan sakelar pemilih tegangan, gunakan sistem daya ke 115 
atau 230 V, sakelar pemilih tegangan telah diatur sebelumnya untuk pengaturan tegangan yang benar untuk 
digunakan di negara/wilayah tertentu di tempat awal perangkat dijual. Memilih tegangan yang salah dapat 
merusak komputer Anda dan menghapus masa garansi. 


Produk ini belum teruji untuk sambungan ke sistem daya "TI" (sistem distribusi AC tanpa sambungan 
langsung ke bumi sesuai standar keselamatan yang berlaku). 


Maklumat tentang peringatan keselamatan terkait panas 


Gunakan maklumat ini jika terdapat kejadian cedera akibat panas yang berlebihan. 





A PERINGATAN! Untuk mengurangi kemungkinan cedera akibat panas atau komputer portabel yang terlalu 
panas, jangan letakkan komputer portabel secara langsung di pangkuan Anda atau jangan halangi ventilasi 
udara pada komputer. Gunakan komputer portabel hanya pada permukaan yang rata dan keras. Jangan 
biarkan aliran udara terhalang oleh permukaan yang keras lainnya, seperti sambungan printer opsional, atau 
permukaan yang lembut, misalnya bantal, karpet, maupun pakaian. Selain itu, jangan biarkan adaptor AC 
menyentuh kulit atau permukaan lembut, seperti bantal, karpet, atau pakaian. Komputer seluler dan adaptor 
AC mematuhi batas suhu permukaan yang dapat diakses pengguna yang ditentukan oleh standar 
keselamatan yang berlaku. 


Maklumat potensi kondisi keamanan 


Gunakan maklumat ini untuk memperingatkan pengguna tentang kemungkinan kegagalan yang tidak aman 
dan terkendali. 


Jangan gunakan komputer ini jika Anda melihat kondisi berikut (atau jika Anda memiliki masalah keamanan 
lainnya), jangan gunakan komputer: gangguan dengan suara gangguan, pembekuan proses dengan suara 
berdesis, atau suara letusan, atau bau yang menyengat atau asap yang berasal dari komputer. Kondisi ini 
biasanya terjadi saat Komponen elektronik internal mengalami gagal fungsi secara aman dan terkendali. 
Namun, kondisi-kondisi ini pun mungkin mengindikasikan kemungkinan masalah keamanan. Jangan 
menganggap hal ini sebagai kegagalan fungsi yang aman. Matikan komputer, putuskan sambungannya dari 
catu daya, dan hubungi dukungan teknis untuk mendapatkan bantuan. 


Kondisi pemasangan 


Lihat petunjuk pemasangan sebelum menghubungkan peralatan ini ke pasokan input. 


14 Bab2 Maklumat keselamatan 





A PERINGATAN! Komponen yang berdaya listrik dan bergerak mungkin ada di dalam komputer. Putuskan 
aliran listrik ke perangkat sebelum membuka penutupnya. Pasang kembali dan kencangkan penutup sebelum 
menyambungkan peralatan kembali ke stopkontak listrik. 





Informasi akustik 


Gunakan maklumat ini ketika level tekanan bunyi mungkin lebih rendah dari yang direkomendasikan atau 
diharapkan. 


Tingkat tekanan suara (LpA) jauh di bawah 70dB(A) (posisi operator, pengoperasian normal, sesuai ISO 7779). 
Untuk menampilkan data emisi suara produk, baca "Pernyataan ECO TI" di http://www.hp.com/go/ted, lalu 
pilih kategori produk dari menu drop-down. 





Informasi baterai 


Satu atau lebih maklumat keselamatan ini mungkin berlaku untuk baterai produk Anda. 





A PERINGATAN! Produk ini mungkin mengandung dioksida mangan litium internal, pentoksida vanadium, 
atau baterai alkaline atau paket baterai. Ada risiko terjadi kebakaran dan luka bakar jika paket baterai tidak 
ditangani dengan benar. 


A PERINGATAN! Jangan coba-coba mengisi-ulang baterai. 
Z\PERINGATAN! Jangan memaparkan baterai pada suhu di atas 60° C (140° F). 


ZA\ PERINGATAN! Untuk mengurangi potensi masalah keselamatan, gunakan hanya baterai yang disediakan 
bersama komputer, baterai pengganti yang disediakan oleh HP, atau baterai kompatibel yang dibeli sebagai 
aksesori dari HP. Pengisian daya cepat mungkin tidak tersedia untuk baterai yang tidak kompatibel atau 
baterai non-HP. 


A PERINGATAN! Untuk mengurangi risiko terbakar, jangan membongkar, menghancurkan, menusuk baterai; 
melakukan hubungan singkat dengan kontak bagian luar baterai, atau membuang baterai ke dalam api atau 
air. 


A PERINGATAN! Adarisiko ledakan jika baterai diganti dengan tipe yang tidak sesuai. Buang baterai bekas 
sesuai petunjuk. 


A PERINGATAN! Ganti dengan baterai cadangan HP yang dirancang untuk produk ini. 
Z\ PERINGATAN! Jangan telan baterai, Bahaya Luka Bakar Kimia. 


ZAM PERINGATAN! Produk ini berisi baterai sel koin/kancing. Jika baterai sel koin/kancing tertelan, maka dapat 
menyebabkan luka bakar dalam yang parah hanya dalam 2 jam dan dapat menyebabkan kematian. 


ZA\ PERINGATAN! Jauhkan baterai baru dan bekas dari jangkauan anak-anak. 


A PERINGATAN! Jika baterai kompartemen tidak tertutup rapat, hentikan penggunaan produk ini dan jauhkan 
dari jangkauan anak-anak. 


A PERINGATAN! Jika Anda merasa baterai mungkin telah tertelan atau masuk ke dalam bagian tubuh mana 
pun, segera minta bantuan medis. 


A PERINGATAN! Meninggalkan baterai di lingkungan sekitar dengan suhu yang sangat tinggi dapat 
mengakibatkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar. 


A PERINGATAN! Baterai yang dapat mengalami tekanan udara yang sangat rendah dapat mengakibatkan 
ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar. 





Informasi akustik 15 


Tabel 2-1 Ikon dan deskripsi pembuangan baterai 





Ikon Keterangan 


Baterai, paket baterai, dan akumulator tidak boleh dibuang bersama-sama dengan limbah rumah tangga pada 
umumnya. Agar dapat didaur ulang atau dibuang dengan cara yang benar, gunakan sistem pengumpulan 
limbah umum atau kembalikan ke HP, mitra resmi HP, atau agen-agennya. 





Maklumat tentang kipas 


Gunakan satu atau lebih maklumat berikut untuk memperingatkan pengguna tentang bahaya cedera akibat 
bilah kipas yang berputar. 





A PERINGATAN! Jauhkan bagian tubuh dari komponen yang dapat bergerak. 


A PERINGATAN! Jauhkan bagian tubuh dari pisau kipas. 
A PERINGATAN! Jauhkan bagian tubuh dari jalur gerakan. 





Maklumat level volume headset dan earphone 


Maklumat ini memperingatkan tentang bahaya pengaturan volume tinggi untuk headset dan earphone. 





A 


PERINGATAN! Jax untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan dengarkan dengan 
volume tinggi untuk waktu yang lama. 


Penyesuaian kontrol volume serta ekualiser ke pengaturan lainnya dari posisi tengah dapat meningkatkan 
tegangan output ear-/headphone, demikian juga dengan level tekanan bunyi. Penggunaan faktor-faktor yang 
memengaruhi output ear-/headphone selain yang ditetapkan produsen (misalnya sistem operasi, perangkat 
lunak ekualiser, firmware, driver) dapat meningkatkan tegangan output ear-/headphone, kemudian juga level 
tekanan bunyi. 





Keamanan laser 


Untuk produk yang dilengkapi drive optik atau unit penerima optik serat. 


Produk ini mungkin dilengkapi dengan perangkat penyimpanan optik (drive CD atau DVD) dan/atau unit 
pengirim dan penerima serat optik. Perangkat ini memiliki Komponen sinar laser dan diklasifikasikan sebagai 
Produk Laser Kelas 1, sesuai dengan standar IEC/EN 60825-1 mengikuti semua persyaratan yang ditentukan. 


Setiap produk laser memenuhi Regulasi 21 CFR 1040.10 dan 1040.11 FDA AS atau regulasi-regulasi itu, 
kecuali untuk penyimpangan yang sesuai dengan Maklumat Laser No. 50 tanggal 24 Juni 2007 atau 
Maklumat Laser No. 56, tertanggal 8 Mei 2019. 


16 Bab2 Maklumat keselamatan 





Z\ PERINGATAN! Menggunakan kontrol atau pengaturan atau menjalankan prosedur selain dari yang 
disebutkan dalam dokumen ini atau dalam panduan instalasi produk laser dapat menimbulkan paparan 
radiasi yang berbahaya. Untuk mengurangi risiko paparan radiasi berbahaya: 


e _ Jangan coba-coba membuka enklosur modul. Tidak ada komponen bagian dalam yang dapat diperbaiki 
pengguna. 


e Jangan mengoperasikan kontrol, membuat penyesuaian, atau melakukan prosedur pada perangkat 
laser selain dari yang telah dijelaskan di sini. 


e — Serahkan perbaikan unit hanya kepada teknisi Layanan Resmi HP. 





Persyaratan catu daya dan kabel listrik 


Setiap negara memiliki persyaratan yang berbeda untuk catu daya dan kabel listrik. 


Persyaratan pengardean catu daya tingkat pertama 


Untuk melindungi diri dari sengatan arus pendek, perangkat ini harus dihubungkan ke terminal arde. 
Hubungkan kabel listrik ke stop kontak yang diarde. Kabel listrik pengganti mungkin tidak memberikan 
perlindungan dari sengatan listrik yang memadai. Gunakan hanya kabel listrik yang tersedia bersama produk 
ini atau kabel listrik pengganti resmi dari HP Inc. 


Maklumat Brazil 


Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua 
aterramento (trés pinos), conforme a norma nbr abnt 5410,visando a seguranca dos usuarios contra choques 
elétricos. 


Denmark 


Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord. 
Finlandia 

Laite on liitettava suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan. 
Norwegia 

Apparatet ma tilkoples jordet stikkontakt. 


Swedia 


Apparaten skall anslutas till jordat uttag. 


Persyaratan catu daya 


Catu daya pada model produk tertentu memiliki sakelar daya eksternal. Fitur sakelar pilihan tegangan pada 
produk memungkinkannya bekerja dari setiap tegangan saluran antara 100-127 atau 200-240 volt AC. Catu 
daya pada produk-produk tersebut yang tidak memiliki sakelar daya eksternal dilengkapi dengan sirkuit 
internal yang dapat menangkap sinyal masuk tegangan dan secara otomatis beralih ke tegangan yang benar. 





7s PERINGATAN! Untuk mengurangi risiko masalah keselamatan, gunakan hanya adaptor AC yang diberikan 
bersama komputer, adaptor AC pengganti yang disediakan oleh HP, atau adaptor AC yang dibeli sebagai 
aksesori dari HP. 





Persyaratan catu daya dan kabel listrik 


17 


Tiongkok 
THR AEA BUG Ae CEB, JU A SRE SRS CCC TUES Fa EEE RAY BGA a 

































































Untuk penggunaan di Norwegia 


Beberapa produk dirancang untuk sistem daya Tl dengan tegangan fase-ke-fase 230 V. 


Persyaratan set kabel listrik 


Satu atau lebih maklumat ini mungkin berlaku untuk kabel listrik produk Anda. 





A PERINGATAN! Untuk mengurangi risiko sengatan listrik atau kerusakan perangkat: 
e _ Colokkan kabel daya ke stopkontak AC yang mudah dijangkau setiap saat. 
e _ Putuskan daya dari komputer dengan mencabut kabel daya dari stopkontak AC. 


e _ Jika kabel daya disertakan dengan steker bawaan 3-pin, colokkan kabel tersebut ke stopkontak 3-pin 
yang diarde (dibumikan). Jangan menonfungsikan pin arde kabel daya, misalnya dengan memasang 
adaptor 2-pin. Pin arde merupakan alat penting keselamatan. 





Kabel listrik yang tersedia telah memenuhi persyaratan penggunaan di negara tempat Anda membeli produk 
tersebut. Gunakan hanya kabel listrik yang tersedia pada unit atau kabel listrik pengganti resmi dari HP Inc. 
atau sumber HP Inc. yang disetujui. Nomor komponen kabel listrik pengganti dapat ditemukan di 
http://www.hp.com/support. 





Set kabel daya untuk penggunaan di negara-negara lain harus memenuhi persyaratan negara tempat Anda 
menggunakan produk. Untuk informasi lebih lanjut tentang persyaratan set kabel listrik, hubungi dealer, 
pengecer, atau penyedia layanan resmi HP Anda. 





A PERINGATAN! Jangan gunakan kabel listrik dari produk lain. 


Kabel listrik yang tidak sesuai dapat menyebabkan sengatan listrik dan bahaya kebakaran. 





Persyaratan yang tercantum di bawah ini berlaku untuk semua negara: 


A Kabel daya harus disetujui oleh lembaga terakreditasi yang diakui dan bertanggung jawab melakukan 
evaluasi di negara tempat set kabel daya tersebut akan diinstal. 


Posisi kabel daya harus diatur agar tidak terinjak atau terjepit benda apa pun yang menyentuh atau 
diletakkan di atasnya. Terutama perhatikan bagian konektor, stopkontak listrik, serta titik tempat keluarnya 
kabel dari produk. 





A PERINGATAN! Tidak beroperasi produk ini dengan satu set kabel daya yang rusak. Jika set kabel daya 
kerusakan dengan cara apa pun, ganti segera. Kabel yang rusak dapat menyebabkan pengguna terkena risiko 
bahaya. 





Maklumat kabel daya 


Jika tidak tersedia kabel daya untuk komputer atau untuk aksesori daya eksternal yang akan digunakan pada 
komputer, Anda harus membeli kabel daya yang disetujui untuk digunakan di negara atau wilayah Anda. 


Kabel daya tersebut harus memiliki batas maksimum (rating) yang sesuai untuk produk tersebut dan untuk 
voltase, dan arus yang tercantum pada label rating listrik produk tersebut. Rating tegangan dan arus kabel 
daya harus lebih besar dari rating tegangan dan arus yang tertera pada produk. Di samping itu, diameter 
kabel minimal harus sebesar 0,75 mm2/18AWG, dan panjang kabel antara 1,0 m (3,2 kaki) dan 2m 

(6,56 kaki). Jika ada pertanyaan tentang jenis kabel daya yang harus digunakan, hubungi penyedia resmi 
layanan. 


18 Bab2 Maklumat keselamatan 


Letak kabel daya harus diatur sedemikian agar kabel tidak terinjak atau terjepit benda yang diletakkan di 
atasnya atau yang menempel dengannya. Terutama perhatikan bagian konektor, stopkontak listrik, serta titik 
tempat keluarnya kabel dari produk. 


Soket DC catu daya HP eksternal 


Diagram menggambarkan steker DC pada catu daya HP eksternal. 


O-C-© 


Maklumat kabel daya Jepang 
Mmm ICIk, AA Se ea Pe REV SV), 
AA Sa SYR — RIL, HOB CIE DR EAE, 















































Persyaratan kabel daya Jepang 


Untuk penggunaan di Jepang, gunakan hanya kabel daya yang diberikan bersama produk ini. 





Z\ PERHATIAN: Jangan gunakan kabel daya dari produk lain untuk produk ini. 





Bahaya terjepit 


Gunakan maklumat ini untuk memperingatkan tentang kemungkinan cedera terjepit. 





A PERINGATAN! Patuhi area bahaya terjepit. Jauhkan jari dari komponen penutup. 





Perlindungan pada konektor antena TV 


Beberapa maklumat keselamatan mungkin berlaku untuk konektor antena TV. 


Pengardean antena televisi eksternal 


Jika sistem kabel atau antena luar terhubung ke produk, pastikan sistem kabel atau antena tersebut telah 
diarde untuk memberikan perlindungan terhadap lonjakan tegangan dan beban statis pada komputer. 


Ketentuan Kelistrikan Nasional Ayat 810, ANSI/NFPA 70, memberikan informasi mengenai pengardean listrik 
yang benar dari tiang dan struktur pendukung, pengardean kabel penghubung utama ke unit pelepasan 
muatan antena, ukuran konduktor pengardean, lokasi unit pelepasan muatan antena, sambungan ke 
elektroda pengardean, dan persyaratan untuk elektroda pengardean. 


Perlindungan Terhadap Petir 


Untuk perlindungan tambahan pada produk saat badai petir, atau ketika produk disimpan dan tidak akan 
digunakan untuk waktu yang lama, cabut kabel daya produk dari stopkontak dan lepaskan sistem kabel atau 
antenanya. Hal ini untuk mencegah produk dari kerusakan akibat petir dan lonjakan daya. 


Bahaya terjepit 


19 





Tabel 2-2 Pengardean Antena 























Acuan Komponen Pengardean 

1 Unit Suplai Listrik 

2 Sistem Elektroda Pengardean Suplai Listrik (NEC AYAT 250, Pasal III) 
3 Klem Pengardean 

4 Konduktor Pengardean (NEC Bab 810.21) 

5 Unit Pelepas Muatan Listrik Antena (NEC Bab 810.20) 

6 Klem Pengardean 

7 Kabel Penghubung Utama Antena 





Catatan untuk Pemasang Sistem CATV 


Catatan ini disediakan untuk mengingatkan setiap pemasang sistem CATV tentang Ketentuan Kelistrikan 
Nasional bab 820.93, yang memberikan pedoman pengardean yang tepat dan secara khusus menetapkan 
bahwa pelindung kabel Koaksial harus dihubungkan ke sistem pengardean pada bangunan, sebisa mungkin 
dekat ke titik masuk kabel. 


Maklumat perjalanan 


Gunakan maklumat ini untuk memperingatkan tentang kemungkinan cedera serius dari alat pengubah 
tegangan. 





A PERINGATAN! Untuk mengurangi risiko sengatan arus listrik, kebakaran, atau kerusakan pada perangkat, 
jangan coba hidupkan komputer dengan alat pengubah tegangan yang dijual untuk peralatan rumah tangga. 





20 Bab2 Maklumat keselamatan 


Maklumat Keselamatan Tiongkok 
HP Ltriitta ke Fit 


AAA 


RiREABBLE. ATERNEHRS, PCHKVCERMT RR: 
Lf ester a REAALRERANEHA., EAPRERRE 
220V ° 
2. BRERMLLS HA, FMA WNMRBABMA HRM. 
3. HRS. BRETREAR. MERAH. RAVSRECRAK. 


4. FRRSOURARALA, URAD. 
5. RSS RTA F (0 8 BE. 


#5 


AME KRRMABM. AKER RS HH KM ie 


MRR SRR AT AM, RB TREC MIE, FAUT 
REBRAAES: http://www.hp.com.cn 


SR RRA 


PR SBARA A) 
ieht: ICRA 112 SP RRA 
im: 010-65643888 


Maklumat ketinggian Tiongkok 
HEC AMIGA FEM 2000m LF HARK HE AAT oh 


© 


YEE A FB EEK 2000m LAF HEE ASF 
























































Maklumat peringatan iklim tropis Tiongkok 


















































Rie ES DGG TES E Re RAE PA in 
Rts 2S DGG AT ESE RAE PO in 















































Maklumat pentanahan kabel untuk produk dengan TV tuner di 
Norwegia dan Swedia. 


Norwegia dan Swedia membutuhkan isolator galvanis untuk pentanahan. 


Maklumat Keselamatan Tiongkok 





A PERHATIAN: Untuk mengurangi potensi masalah keselamatan, gunakan isolator galvanis sewaktu 
menghubung ke sistem distribusi kabel. 





Maklumat penglihatan Taiwan 


Maklumat penglihatan ini berlaku untuk produk di Taiwan. 


fe ina SA 
ERR SSR: 
(1) EFA 30 ZS FAPRE, 10 27S, 
(2) Acti 2 RAGA AE, 2 LLL EKA EAR BE 17 IEF 



































22 Bab2 Maklumat keselamatan 





3  Maklumat program lingkungan 


Bab ini berisi maklumat lingkungan di negara atau wilayah tertentu, serta informasi kepatuhan. Sebagian 
maklumat ini mungkin tidak berlaku untuk produk Anda. 


Daur ulang perangkat keras elektronik, bahan pengemas, dan 
baterai 


HP menyarankan pelanggan untuk mendaur ulang perangkat keras elektronik, bahan pengemas seperti 
kartrid cetak asli HP, dan baterai isi ulang bekas. 


Untuk informasi lebih lanjut tentang program daur ulang, kunjungi http://www.hp.com/recycle. 





Untuk informasi tentang daur ulang produk di Jepang, lihat http://www.hp.com/jp/hardwarerecycle/. 





Pembuangan perangkat limbah oleh pengguna 


Gunakan maklumat ini untuk menjelaskan ikon yang terkait dengan pembuangan limbah. 


Tabel 3-1 Ikon pembuangan peralatan limbah dan keterangannya 





Ikon Keterangan 
Simbol ini menunjukkan larangan membuang produk bersama limbah rumah tangga lainnya. Karena itu, Anda 
harus melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan menyerahkan perangkat limbah ke tempat 
penampungan yang telah ditunjuk untuk daur ulang perangkat listrik dan elektronik. Untuk informasi lebih 
=a lanjut, hubungi dinas pembuangan limbah rumah tangga, atau kunjungi http://www.hp.com/recycle. 








Pembuangan baterai alkalin Brazil 


Ndo descarte o produto eletrénico em lixo comum 


Este produto eletroeletrénico e seus componentes nao daven ser descartados no lixo comum, pois embora 
estejam em conformidade com padrées mundiais de restricdo a substancias nocivas, podem conter, ainda que 
em quantidades minimas, substancias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida util deste produto, o 
usuario devera entrega-lo a HP. A nao observancia dessa orientac¢ao sujeitara o infrator as sancées previstas 
em lei. Apds 0 uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverdo ser entregues ao estabelecimento 
comercial ou rede de assisténcia técnica autorizada pela HP. 


Para maiores informacées , inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse: http://www.hp.com.br/reciclar 


Informasi daur ulang perangkat keras Brazil 


Ndo descarte o produto eletrénico em lixo comum 


Daur ulang perangkat keras elektronik, bahan pengemas, dan baterai 23 


Este produto eletroeletr6nico e seus componentes nado daven ser descartados no lixo comum, pois embora 
estejam em conformidade com padrées mundiais de restri¢do a substancias nocivas, podem conter, ainda que 
em quantidades minimas, substancias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida util deste produto, o 
usuario devera entrega-lo a HP. Ando observancia dessa orientacao Ssujeitara o infrator as sanc6es previstas 
em lei. Apds 0 uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverao ser entregues ao estabelecimento 
comercial ou rede de assisténcia técnica autorizada pela HP. 


Para maiores informacées , inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse: http://www.hp.com.br/reciclar 


Informasi daur ulang baterai untuk Taiwan 


Maklumat ini menjelaskan peraturan untuk pembuatan dan daur ulang baterai di Taiwan. 


Tabel 3-2 Ikon daur ulang baterai Taiwan dan keterangannya 





Ikon Keterangan 
v1 EPA Taiwan mewajibkan perusahaan yang memproduksi atau mengimpor baterai kering, sesuai dengan Pasal 
CG 15 Undang-Undang Pembuangan Limbah, untuk menunjukkan tanda pemulihan pada baterai yang digunakan 
rs) dalam penjualan, hadiah, atau promosi. Untuk informasi tentang cara pembuangan baterai yang benar, hubungi 
SEES pendaurulang Taiwan yang memenuhi syarat. 





Regulasi WEEE Turki 


Turkiye Cumhuriyeti: AEEE Yénetmeligine Uygundur 


Sertifikasi ENERGY STAR’ (hanya produk tertentu) 


24 


ENERGY STAR adalah program sukarela dari Agensi Perlindungan Lingkungan AS yang membantu perusahaan 
dan perorangan menghemat uang dan melindungi iklim melalui penghematan energi unggulan. 


Produk-produk yang memperoleh sertifikasi ENERGY STAR mencegah pancaran gas rumah kaca dengan 
memenuhi secara ketat kriteria atau persyaratan efisiensi energi yang ditetapkan Agensi Perlindungan 
Lingkungan AS. Sebagai Mitra ENERGY STAR, HP Inc. telah mengikuti proses sertifikasi produk yang 
disempurnakan EPA AS untuk memberikan jaminan bahwa produk-produk berlogo ENERGY STAR adalah 
produk bersertifikasi ENERGY STAR sesuai dengan pedoman ENERGY STAR yang berlaku. Logo berikut muncul 
di semua komputer bersertifikasi ENERGY STAR: 


ENERGY STAR 

Persyaratan utama ENERGY STAR untuk produk-produk komputer adalah fitur pengelolaan daya yang secara 
signifikan mengurangi konsumsi energi ketika produk tidak sedang digunakan. Pengelolaan daya 
memungkinkan komputer secara otomatis memasuki mode “Tidur” rendah daya, atau mode rendah daya 


lainnya, setelah periode tertentu tidak aktif. Ketika komputer bekerja dengan listrik eksternal, fitur-fitur 
pengelolaan daya telah diatur sejak awal sebagai berikut: 


Bab 3 Maklumat program lingkungan 


Tabel 3-3 Fitur manajemen daya diatur sejak awal saat komputer beroperasi dengan daya AC 











Jenis komputer Waktu untuk mengaktifkan Waktu untuk mengaktifkan Melanjutkan dari mode tidur 
mode tidur tampilan mode tidur komputer (menit) 
Notebook, Workstation Kurang dariatausamadengan Kurangdariatausamadengan Produk akan keluar dari mode 
Portabel 15 menit (berbeda-beda di 30 menit (berbeda-beda tidur ketika tombol daya/tidur 
setiap model) antarmodel) ditekan. 
Jika fitur Bangun Saat 
Menggunakan LAN (Wake-on- 
Lan/WOL) diaktifkan, sistem 
dapat melanjutkan dari mode 
tidur sebagai respons terhadap 
sinyal jaringan. 
Tablet/Slate Kurang dari atausamadengan __ Tidak berlaku Tidak berlaku 
1 menit 
Desktop, Desktop Kurang dariatausamadengan Kurangdariatausamadengan Produk akan keluar dari mode 


Terintegrasi, Komputer Kerja 


15 menit (berbeda-beda di 
setiap model) 


30 menit (berbeda-beda 
antarmodel) 


tidur ketika pengguna 
berinteraksi dengan perangkat 
masukan, termasuk mouse 
atau keyboard. 


Jika fitur Bangun Saat 
Menggunakan LAN (Wake-on- 
Lan/WOL) diaktifkan, sistem 
dapat melanjutkan dari mode 
tidur sebagai respons terhadap 
sinyal jaringan. 





Thin Client 





Kurang dari atau sama dengan 
15 menit (berbeda-beda di 
setiap model) 


Kurang dari atau sama dengan 
30 menit ketika mode tidur 
didukung sistem operasi 
(berbeda-beda antarmodel) 


Jika mode tidur didukung 
sistem operasi, produk akan 
keluar dari mode tidur ketika 
pengguna berinteraksi dengan 
perangkat masukan, termasuk 
mouse atau keyboard. 


Jika fitur Bangun Saat 
Menggunakan LAN (Wake-on- 
Lan/WOL) diaktifkan, sistem 
dapat melanjutkan dari mode 
tidur sebagai respons terhadap 
sinyal jaringan. 


Untuk komputer yang mendukung fitur selalu hidup atau selalu terhubung, gunakan profil di mana akses 


internet tersedia (seperti tablet atau slate), mode lainnya yang berdaya rendah, seperti mode Diam Singkat 
atau mode Diam Lama (sebagaimana ditetapkan dalam Persyaratan Program Komputer ENERGY STAR) 
tersedia dan mengkonsumsi sangat sedikit daya (</= 10 Watt) dan jika sesuai, memaksimalkan masa pakai 
baterai produk. Mode berdaya rendah lainnya ini dinamis, dengan mode tidur tampilan yang diaktifkan dalam 
1 menit setelah tidak ada aktivitas pengguna. 


Komputer akan keluar dari mode Tidur bila tombol daya/tidur ditekan. Jika fitur Bangun-Saat-di-LAN (Wake 
On LAN/WOL) diaktifkan, komputer juga dapat keluar dari mode Tidur sebagai respons terhadap sinyal 
jaringan. 


Informasi selengkapnya tentang penghematan energi potensial dan penghematan uang dari fitur 
pengelolaan daya dapat ditemukan di situs web Pengelolaan Daya EPA ENERGY STAR di 
http://www.energystar.gov/powermanagement. 





Informasi selengkapnya tentang program ENERGY STAR dan manfaat terhadap lingkungannya tersedia di 
situs web EPA ENERGY STAR di htip://www.energystar.gov. 





Sertifikasi ENERGY STAR® (hanya produk tertentu) 25 


ENERGY STAR dan merek ENERGY STAR adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Agensi Perlindungan 
Lingkungan AS. 


Bahan kimia 


HP bertekad untuk memberikan informasi kepada para pelanggan mengenai bahan kimia yang terkandung 
dalam produk sebagaimana diperlukan untuk mematuhi persyaratan hukum, seperti REACH (Peraturan EC 
No. 1907/2006 Parlemen dan Dewan Eropa). 


Laporan informasi bahan kimia untuk produk ini dapat ditemukan melalui http://www.hp.com/go/reach. 





Bahan Perklorat—dapat berlaku penanganan khusus 


Baterai jam waktu-riil komputer ini dapat mengandung perklorat dan mungkin memerlukan penanganan 
khusus pada saat didaur ulang atau dibuang di California. 


Lihat http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/. 





Maklumat program lingkungan Tiongkok 


ENC tes AoE 
BeawWRANBTTAM ( SICA ) HERS , BSE Sissi 


http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html 


RRR S 


MBit (GRitRy, Sick SMS ) RARREPRRRASUILEF BBA, HR 
PERBBAS MPRMASH, MACE, CHAAR PRTS SEN RRP BRS 
BAM nih, RASDS, TH RRS, RHR RAE Sa 
FAS ESR P-L kee Se PIB, th MERE StS MA MRRAMBA 
Re 

SRR 


MAE RBUAM RAFRRARE, BRT BRAARA, AHMAMPHRARHF. 


Label energi PC di Tiongkok 


Tiongkok mewajibkan maklumat efisiensi energi ini. 


Sesuai dengan “Peraturan tentang Penerapan Label Energi Tiongkok untuk Mikrokomputer”, mikrokomputer 
ini memiliki Label Hemat Energi. Tingkat efisiensi energi, TEC (Typical Energy Consumption), dan kategori 
produk yang tertera pada label ditentukan dan dihitung sesuai standar GB28380-2012. 


26 Bab3 Maklumat program lingkungan 


Tingkat Efisiensi Energi 


Tingkat efisiensi energi ini ditentukan berdasarkan standar melalui metode penghitungan tingkat 
pemakaian dasar dengan jumlah seluruh nilai toleransi untuk Komponen tambahan seperti memori 
utama dan kartu grafis. Untuk setiap produk pada tingkat efisiensi berapapun, nilai TEC tidak boleh 
melebihi nilai yang disebutkan dalam tabel berikut: 


Tabel 3-4 Nilai Pemakaian Normal Energi (TEC) 























Jenis Produk TEC (jam kilowatt) 
Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 
Mikrokomputer desktop, AlO Kategori A 98,0+YEfa 148,0+YEfa 198,0+SEfa 
Kategori B 125,0+YEfa 175,0+ZEfa 225,0+YEfa 
Kategori C 159,0+DEfa 209,0+)Efa 259,0+DEfa 
Kategori D 184,0+YEfa 234,0+)Efa 284,0+>Efa 
Komputer Portabel Kategori A 20,0+YEfa 35,0+YEfa 45,0+YEfa 
Kategori B 26,0+YEfa 45,0+YEfa 65,0+YEfa 
Kategori C 54,5+)Efa 75,0+XEfa 123,5+dEfa 





CATATAN: YEfa adalah jumlah faktor daya dari berbagai fungsi tambahan produk. 


Pemakaian Normal Energi 


Angka pemakaian energi yang tertera pada label merupakan data yang diukur dengan konfigurasi 
perwakilan yang meliputi seluruh konfigurasi dalam unit registrasi yang dipilih berdasarkan "Peraturan 
tentang Penerapan Label Energi Tiongkok untuk Mikrokomputer”. Dengan demikian, pemakaian energi 
yang sesungguhnya pada mikrokomputer ini mungkin tidak sama dengan data TEC yang tertera pada 
label. 


Kategori Produk 


Kategori produk ditentukan oleh standar yang berpatokan pada konfigurasi mikrokomputer. 
Kategorisasi produk sudah sesuai dengan regulasi dalam tabel berikut: 


Tabel 3-5 Kategori produk dan keterangan konfigurasi 








Jenis Produk Keterangan Konfigurasi 
Mikrokomputer desktop, AIO Komputer Portabel 

Kategori A Mikrokomputer desktop dan AIO yang Komputer portabel yang konfigurasinya di luar 
konfigurasinya di luar lingkup Kategori B, C, lingkup Kategori B dan C 
dan D. 

Kategori B 2 inti prosesor fisik (CPU), dan memori sistem GPU Diskrit 


tidak kurang dari 2 GB 








Kategori C Di atas 2 inti prosesor fisik (CPU), minimal Produk yang memiliki inti prosesor fisik (CPU) 
dengan salahsatu fitur berikut: sedikitnya 2, memori sistem minimal 2 GB, 
GPU Diskrit dengan tingkat ketebalan Frame 
Memori sistem tidak kurang dari 2 GB Buffer sedikitnya 128-bit. 
GPU Diskrit 
Kategori D Inti prosesor fisik (CPU) sedikitnya 4, minimal 


dengan salahsatu fitur berikut: 


Memori sistem tidak kurang dari 4 GB 


Label energi PC di Tiongkok 27 


Tabel 3-5 Kategori produk dan keterangan konfigurasi (Lanjutan) 
Jenis Produk Keterangan Konfigurasi 


GPU Diskrit dengan tingkat ketebalan Frame 
Buffer sedikitnya 128-bit 


Untuk lebih detail mengenai spesifikasi ini, linat GB28380-2012 standar. 
AN HARGE (id Bit BM BER SE ATIR CHEAT > AV SEK DDH PREM ATIA, KEMAH Se TAREMSAR, 


88 2 AE UB READ aa AR (Bit SAL RE RE RAE MSM)) ( GB28380-2012 ) MR KMRE. 
W ERMA ABA AAR TF: 


28 Bab3 Maklumat program lingkungan 


1. REC ER 


BELT FAL AS Ee AR J A BET PE FA RE REZ RE, ORT EPL RE ER 
A) SLAY RE WRA RED AR AK TP RRL GE 





RT ARAL REMINFE (FY) 
1 2 3 
Bee AX 98.0+5Efa 148.0+SEfa 198.0+5Efa 
THR 
— HBL BH 125.0+ZEfa 175.0+Efa 225.0+ZEfa 
cx 159.0+5Efa 209.0+SEfa 259.0+5Efa 
D# 184.0+ZEfa 234.0+Efa 284.0+5Efa 
(8K AX 20.0+ZEfa 35.0+5Efa 45.0+5Efa 
tH BA 26.0+Efa 45.0+5Efa 65.0+5Efa 
CR 54.5+3Efa 75.0+5Efa 123.5+ZEfa 


TE : DEfa CH TT ABLATED REN FZ fa 


2. FRAY EDA FE 


SL REDUA FEE (CR — S$ BRE CP, FEA (ALT LIE BIR SM) BERRA 
eg inn Hay PUNE RnR ne een NT lanes PR 
FEET — KX, 


3. Fine 
F in FRAT Os Tt ALA EE, BMPR : 








RA ACE VE HA 
BAT BAL — PAL (PEt HHL 

AX FS BAR, CA, DIAC ati = PIB AR, C ARAL RDS R a ET EBL 
UALR — RL 

Ba HRA (CPU) PDEA 2, REN Rath Sac (GPU) 
TEXT EF 268 

c# RADE SS (CPU) PH LIAKT 2, A PRAERE (CPU) WREOLAAK THF 2, 
DRA TE HEP HA ARATE AFT SF 268, RAMA 


= (GPU) ASPHALT 128 fi. 
a. a) MBATEAT SF 26B ; 5c (GPU) ASL ATHF 128 f 


b. 4h ASR 5c (GPU) 


De RABE (CPU) ERD AK TSF 4, 
HED RAY FRHEPRI—Z : 


a = KRAEAKT EF 468 ; 


b. RAT RIZAS Bsc (GPU) AATF 
(RAT SF 128 fir 





KFRRANAH REAR RE, BES (MMT APLAR EER BERG) (GB28380-2012) 


Label energi PC di Tiongkok 29 


RoHS di Tiongkok 


Tiongkok menggunakan maklumat berikut untuk RoHS. 


ZION OSE A i A CRNA REE 


30 











AHP LE] (BR a EP ohn A FIR Rl BEF LT Ya) 








® 

























































































Gp SDoC 
Tabel 3-6 Fh PREORRCRHARRE EEE (Beth ha SiR ee EIN) 
BEOR 
AME 

BREA BK 48 (Pb) A (Hg) 4 (Cd) (cr(vi)) BULK (PBB) Zi — ARM (PBDE) 
ea it, X 0 0 0) 0 0) 
Ba) X 0 0 0) 0 0) 
BBX X 0 0 0) 0 0) 
ALAR ECA X 0 0 0) 0 0) 
yea ae X 0 0 0) 0 i) 
RAL IR TH 2h X 0 0 0) 0 0) 
EE I BH BS X 0 0 0) 0 0) 
HAL X 0 0 0) 0 0) 
1/0 PCA X 0 0 0) 0 i) 
ga X 0 0 0) 0 0) 
Wik SEs Hi (LCD) AK X 0 0 0) 0 0) 
Sv (CD/DVD/#R#E) 0 0 0 i) 0 0) 
Ate X 0 0 0) 0 i) 
EAR, ADLER, GARE X 0 0 ) 0 0) 
BUR X 0 0 0) 0 i) 
HAR IRD X 0 0 0) 0 0) 
Sepa a praia X 0 0 0) 0 0) 
FB PGES X 0 0 0) 0 0) 
HB X 0 0 0) 0 i) 
BA X 0 0 0) 0 0) 

EAN X 0 0 0) 0 0) 
ie X 0 0 0) 0 0) 


























Bab 3 Maklumat program lingkungan 





Tabel 3-6 * th PA SMRR URNA RARE E REP E (Baath iA SR i EINE) (Lanjutan) 


































































































O: #7 

















TE: Bente A 




















iO 











APRS AUR 








Al 














u. 





ASO 
AME 
BREA BR (cr(vi)) BRK (PBB) Si — AM (PBDE) 
AEB Nava™ i448 
tarde ME) X 
EL el 1 as X 
USB TA 475K 3h at X 
USB 422 -4i X 
PR RA X 
Tee teat X 
TRE X 
ARBERRYR SI/T 11364 POLE Safi, 


BA EW REALM ARIE He BESTE GB/T 26572 BEA IR EE BORD F. 
X: RBBA ERED ERE DRE 
Leas PTAA Pee "X" HOBBES EE A EEE] ROHS SAAN EE A SR YF IS A 















PAS Bh HY GB/T 26572 MEH, 















































HES Pe PR ey "X" HOTELIER i ROHS N75, 
mE Hy VEY Yah BE URL BE Ap EE 



















BAL, BAP in, SACP, AOL ER i in ED SRY 


DRS 
He 


@ 











EE] (aT in A Eee 














Hill {a2 





Gp SDoC 


| SED IK) 





Tabel3-7 Pia PHS ORRCRVAMREE REP E (Bar BT ins Sh Ril eA EEA) 





ABOR 








BOER BR 










AME 
(Cr(vi)) 





BUREKA (PBB) Zi — 7A (PBDE) 



























































RoHS diTiongkok 31 


32 


Tabel 3-7 ta PASM RRARNARREE ETE (Ba BT ASR REP EANE) (Lanjutan) 

































































































































































0: kKBA SREB 
BAEMRED EBM 





Bab 3 Maklumat program lingkungan 





BS BO A 











HE eek HY GB/T 26572 SEAS SER, 


AOR 
FAME 
BREA Bp 48 (Pb) AR (Hg) 4B (Cd) (cr(vi)) BULK (PBB) Bi — 7AM (PBDE) 
PR BN AR X 0 0 0 0 ) 
EEE DR BD 2 X 0 0 i) 0 i) 
HHL X 0 0 i) 0 0 
BOAR X 0 0 0 0 ) 
1/0 PCA X 0 0 ) 0 0 
ga X 0 0 0 0 0 
ia SE 7 Ae (LCD) rR X 0 0 0 0 0 
Sri (CD/DVD/#R#) 0 0 0 0 0 ) 
AE X 0 0 0 0 0 
EAR, SDEERR, WAAR X 0 0 ) 0 0) 
BUR X 0 0 ) 0 0 
HK X 0 0 0 0 0) 
WAR BE X 0 0 i) 0 i) 
BEA at xX 0 0 0 0 0 
Cat X 0 0 ) 0 0 
BAL X 0 0 0 0 0 
ie X 0 0 0 0 0 
HER ava™ iE Be X 0 0 0 0 0 
AAS ah 48 X 0 0 0 0 0 
areas (ME) X 0 0 0 0 0 
fi EE X 0 0 0 0 0 
fi PER X 0 0 ) 0 0 
ea AL a1 a X 0 0 0 0 0 
USB [775K 2) Ai X 0 0 ) 0 0 
USB 46:45 st X 0 0 ft) 0 0 
Pee BR BSA X 0 0 ft) 0 0 
Fee Bea X 0 0 ) 0 ) 
FRIAR X 0 0 0 0 i) 
3D HR A/F X 0 0 0 0 0 
ASZEG RHR SIT 11364 OBL TE Sei. 
ETAT BA BE BSE GB/T 26572 PUTER RE BERL PF 













Tabel 3-7 * ia PASM RR ARNA RARE E REP E (Barat iA SR EINE) (Lanjutan) 


ASO 









AME 
(Cr(vi)) 





BARA HS 
HATA ope 
LAP ATA oh 
YE : IMR MRSS aa ck 


BUREKA (PBB) 
BITE BME Se, 























FX" DOES EE EE] ROHS sAtn er BE 
FX" DEB ELS EF BR HE ROHS X75, 
PP fh 











RIAA 





















ee ee 









































Er CP a i BEA 




















Zi. — A (PBDE) 


ee YEAR FS A DA RR lB" ES 
) 


RHA aA a OLi Rae AS 


Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking 


Tabel3-8 [RHA WEAEZA ite 7s = Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking 


















































































































BRB RAE Sa 
Restricted substances and its chemical symbols 
BIC Unit $} Lead (Pb) | 3 Mercury (Hg) | #4 Cadmium (Cd) | (B34 BRA Bia _ AR 
Hexavalent Polybrominated | Polybrominated 
chromium (Cr‘®) | biphenyls (PBB) diphenyl ethers 
(PBDE) 
itR Cables — oO oO Oo O Oo 
Pelee / Cth, _ O O oO O O 
Chassis/Other 
Hi A/a LE Fl — O O O O O 
TEL RSHILI YO 
PCAs 
ih aes _ O O Oo O oO 
(LCD) iit 
Liquid crystal 
display (LCD) 
panel 
acl Memory O O O Oo O O 
EPRI, DFE _ O O oO O oO 
Motherboard, 
processor, heat 
sinks 
‘EVA Power — O O Oo O oO 
pack 
ayn EE eas _ O O O O oO 
Power supply 
fit 1 ORL _ O O oO O O 
Storage Devices 























ETS SE ac A FS Ha TT A I Ay oR al EF EES (ROHS) 


33 


Tabel 3-8 [RA WEEA iE 75 = Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking 
(Lanjutan) 





BFA SE a it 


Restricted substances and its chemical symbols 


Mp ASE _ O O O O O 
Wireless Devices 


















































WS 1: TBH O.1%) Be UR 0.01%) FRIAR 2 See eR HS oP Ee ee  E, 





























Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the 
reference percentage value of presence condition. 


ii 2: 'O) RPBEIRAMA ZED a RRM ae eee, 






























































Note 2: "0" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of 
presence. 


Wi 3: [—) Far ORR A SPR A 


Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. 










































































BS rhe HSPs, HATE http://www.hp.com/support, w(K ARHAR AAO h, SAGER 
iE AFH 


To access the latest user guides, go to hitp://www.hp.com/support, and follow the instructions to find your 
product. Then select Manuals. 


















































awe A LA Fa ee, ALP a, 


Hits Be SR Es seine vi RY a Fs IR lB “ES (ROHS) 


34 


RH A aA OU a ae 


Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking 


Tabel3-9 IRA WEA tei 7 = Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking 






































BR EBA 
Restricted substances and its chemical symbols 
ARS Bak 
Hexavalent BR RA Polybrominated 

$} Lead | #Mercury | # Cadmium | chromium (Cr Polybrominated diphenyl ethers 
5c Unit (Pb) (Hg) (Cd) 8) biphenyls (PBB) (PBDE) 
i#R Cables _ O O O O O 
Bee / Ft, Chassis/Other — oO oO O oO oO 
HLA igi HE FU al) SB ELE _— O O O O O 
1/0 PCAs 
Wit Sas (LCD) iA = O O O O O 
Liquid crystal display 
(LCD) panel (for AIO only) 
actif Memory O O O O O oO 


























Bab 3 Maklumat program lingkungan 





Tabel3-9 [RBAAWH & 4 lei 2A = Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking 
(Lanjutan) 





BEAD a Be ET a 










Restricted substances and its chemical symbols 




















ARS BRIAR 
Hexavalent BRR Polybrominated 
#)Lead | #Mercury | # Cadmium | chromium (Cr Polybrominated diphenyl ethers 
5c Unit (Hg) (Cd) *6) biphenyls (PBB) (PBDE) 











SERGI. EB. BEN — O O O O 
4x Motherboard, 
processor, heat sinks 


























aa tt Megs Power supply — oO oO oO O 
fin (7 4216. Storage Devices _— Oo O O O 





















































OS 1: TRH 0.1%) Be UH 0.01%) FRR AZ So tee Ro ee EI, 





























Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the 
reference percentage value of presence condition. 


ti 2: (0) BRM AIRADAZ AD Ke RRM AIS BER, 
















































































Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of 
presence. 


Wi 3: [—| FRA OPER 






































Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. 











Se rhe aera, FATE http://www.hp.com/support, IF(KPRHR RAM, AGERE 








FMT] 


To access the latest user guides, go to hitp://www.hp.com/support, and follow the instructions to find your 
product. Then select Manuals. 








Pembatasan bahan berbahaya (RoHS) di India 


Produk ini, serta bahan habis pakai dan suku cadang terkait, memenuhi ketentuan pengurangan bahan 
berbahaya dari "Aturan E-limbah India 2016." 


Tidak mengandung timbal, merkuri, kromium heksavalen, bifenil polibrominasi, atau ether difenil 
polibrominasi apabila kadar kepekatannya melebihi 0,1 persen dari bobot, dan 0,01 persen untuk kadmium, 
kecuali eksepsi yang dinyatakan di Bagian 2 Aturan ini. 


Informasi untuk Regulasi Komisi Uni Eropa 1275/2008 


Uni Eropa mewajibkan maklumat tentang pemakaian daya ini. 


Untuk menemukan data pemakaian daya produk, termasuk saat produk berada dalam status siaga jaringan 
dengan semua kabel komponen jaringan dan perangkat nirkabel yang tersambung, lihat bagian P14 
"Informasi tambahan" Deklarasi produk IT ECO di http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ 
productdata/itecodesktop-pc.html. 








Ketika diperlukan, aktifkan dan nonaktifkan jaringan nirkabel menggunakan petunjuk yang disertakan dalam 
panduan pengguna produk atau sistem operasi. Informasi juga tersedia di http://www.hp.com/support. 





Pembatasan bahan berbahaya (RoHS) dilndia 35 


Deklarasi IT ECO 


Gunakan tautan ini untuk menyediakan lokasi untuk deklarasi IT ECO. 
PC notebook atau tablet 


http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/iteconotebook-o.html 





PC Desktop dan Thin Client 


http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html? 
jumpid=reg_R1002 USEN 








Workstation 


http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecoworkstatio.html 





Pembatasan bahan berbahaya (RoHS) di Jepang 





2008 4F, HAICBI SMAAK, JISCO950 EMAAR ATE LK, MOGI, 2006 
42745 1 ALICE RN SBR: BTRROREILEWAOGAICNS EUCHRE 
WEMCWET, 


fh OER HITT E LUCE, http://www.hp.com/go/jisc0950/ &#BRR LT < FAV, 























A Japanese regulatory requirement, defined by specification JIS C0950, 2008, mandates that manufacturers 
provide Material Content Declarations for certain categories of electronic products offered for sale after July 
1, 2006. 


To view the JIS C0950 material declaration for this product, visit http://www.hp.com/go/jisc0950. 





Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia de 
México 


Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia de México 


Se ha etiquetado este producto en conformidad con la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia 
de México, que requiere la divulgaci6n del consumo de energia del modo de uso normal (modo inactivo) y del 
modo de espera. Su producto es una de las muchas configuraciones de esta familia de modelos; el consumo 
de energia del modo inactivo de su configuracion especifica puede diferir de la informacion de la etiqueta. El 
consumo real de energia de su producto puede ser mayor o menor que el valor informado en la etiqueta de 
energia de producto para México a causa de factores como la configuracion (Componentes y modulos 
seleccionados) y el uso (tareas que se estan efectuando, software instalado y en ejecucion, etc.). 





EZ CATATAN: Esta ley noes aplicable a las estaciones de trabajo. 





Bersertifikat TCO 


36 


Bagian ini hanya berlaku untuk produk berlogo Bersertifikat TCO. 


Bab 3 Maklumat program lingkungan 


A third-party certification according to ISO 14024 





Toward sustainable IT products 

| 

a 6 9 
[=e] Gop 


to a more sustainable product 


IT products are associated with a wide range of sustainability risks 
throughout their life cycle. Human rights violations occur in the supply 
chain. Harmful substances are used both in products and their 
manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor 
ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or 
upgraded. 


This product is a better choice. |t meets all the criteria in TCO Certified, 
the world’s most comprehensive sustainability certification for IT 
products. Thank you for making a responsible product choice, that help 
drive progress towards a more sustainable future! 


Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance 
environmental and social responsibility. Conformity is verified by 
independent and approved verifiers that specialize in IT products, social 
responsibility or other sustainability issues. Verification is done both 
before and after the certificate is issued, covering the entire validity 
period. The process also includes ensuring that corrective actions are 
implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not 
least, to make sure that the certification and independent verification is 
accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly. 


Want to know more? 

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and 
updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product 
Finder, which presents a complete, searchable listing of certified 
products. 


TCO Certified Edge 


Bagian ini hanya berlaku untuk produk berlogo TCO Certified Edge. 


TCO Certified Edge 


A third-party certification according to ISO 14024 Ne 





Toward sustainable IT products 


C15 
BL 6.8 
il leon 

Say hello 


to a more sustainable product 


IT products are associated with a wide range of sustainability risks 
throughout their life cycle. Human rights violations occur in the supply 
chain. Harmful substances are used both in products and their 
manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor 
ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or 
upgraded. 


This product is a better choice. |t meets all the criteria in TCO Certified, 
the world’s most comprehensive sustainability certification for 

IT products. Additionally, it fulfills the requirements of TCO Certified 
Edge, the supplemental certification that recognizes leading-edge 
products that exceed typical performance in a particular sustainability 
attribute. At our Product Finder (tcocertified.com/product-finder) you 
can find out which TCO Certified Edge criterion or criteria this product 
meets. 


Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance 
environmental and social responsibility. Compliance is verified by 
independent verification organizations that specialize in IT products, 
social responsibility or other sustainability issues. Verification is done 
both before and after the certificate is issued, covering the entire validity 
period. The process also includes ensuring that corrective actions are 
implemented in all cases of factory non-conformities. 


Thank you for making a responsible product choice, that help drive 
progress towards a more sustainable future! 


Want to know more? 

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and 
updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product 
Finder, which presents a complete, searchable listing of certified 
products. 


38 Bab3 Maklumat program lingkungan 





Indeks 


Simbol/Numerik 
EAE Io ee AY BE rill ES 








Bsa 


Aiea ey BR 

















33,34 























Aviso parao Brasil 3 
avisos 
Brasil 3 


B 
baterai 15 


D 

daur ulang, perangkat keras 
elektronik dan baterai 23 

daur ulang baterai 23 

daur ulang perangkat keras 
elektronik dan baterai 23 

dukungansuara 12 


l 
informasi perjalananudara 8 


K 

Komisi Komunikasi Federal 
kabel komputer notebook 2 
maklumat komputer notebook 1 
modifikasi komputer notebook 2 


L 
label, pengaturan 1 
Label energi PC di Tiongkok 26 


M 

maklumat 
bahan perklorat 26 
baterai 8,9, 15,23 
Brazil 3,17 
ergonomika 5 
fan 16 
Jepang 6 


kabeldaya 18 
Kabel dayaJepang 19 


Kanada 3 
keamanan laser 
Korea Selatan 7 
level volume headset dan 
earphone 16 
lingkungan 23 
Macrovision Corporation 12 
Maklumat nirkabel Thailand 7 
Meksiko 6 
modem 10 
pembatasan bahan berbahaya di 
India 35 
pembatasan bahan berbahaya di 
Jepang 36 
pembuangan perangkat 23 
pengaturan Belarusia 3 
perjalanan 20 
perjalananudara 8 
Singapura 7 
Taiwan 8 
maklumat, komputer notebook 
Komisi Komunikasi Federal 1 
maklumat baterai_ 8, 9, 23 
Maklumat Brazil 3,17 
maklumat ergonomika 5 
MaklumatGS 5 
Maklumat Jepang 6 
maklumat kabeldaya 18 
Maklumat kabel daya Jepang 19 
Maklumat Kanada 3 
maklumat keamanan laser 
maklumat ketinggian 21 
maklumat Korea Selatan 7 
maklumat level volume, headset dan 
earphone 16 
maklumat level volume headset dan 
earphone 16 
Maklumat Macrovision Corporation 
12 
maklumat modem 10 
Maklumat nirkabel Meksiko 6 
Maklumat nirkabel Singapura 7 
Maklumat nirkabel Thailand 7 
Maklumat pembatasan bahan 
berbahaya dilndia 35 


9,16 


9,16 


maklumat pembatasan bahan 
berbahayadiJepang 36 
maklumat pembuangan 
baterai 23 
baterai, digantisendiri 8 
bateraitersegel dipabrik 9 
perangkat 23 
maklumat pembuangan perangkat 
23 
Maklumat pengaturan Belarusia 3 
maklumat pentanahan kabel 21 
maklumat peringatan iklim tropis 
21 
maklumat perjalanan 20 
maklumat program lingkungan 23 
Maklumat program lingkungan 
Tiongkok 26 
Maklumat Taiwan 8 
maklumat tentang kipas 16 
modifikasi, komputer notebook 
Komisi Komunikasi Federal 2 


P 
perangkat LAN nirkabel 2 
pernyataan modem 


AS 10 
Jepang 11 
Kanada 11 


Selandia Baru. 11 
pernyataanmodemAS 10 
pernyataan modem Jepang 11 
pernyataan modem Kanada _ 11 
pernyataan modem Selandia Baru 

11 
pita frekuensiradio 4 


R 
Regulasi Komisi Uni Eropa 
1275/2008 35 


Ss 

Sertifikasi ENERGY STAR 24 
Sertifikasi TCO Certified 36 
Sertifikasi TCO Certified Edge 37 


Indeks 39 


T 

tingkat dayamaksimum 4 

TV tuner, maklumat pentanahan 
kabel 21 


40 ___Indeks 


